
'Dukungan Bersama 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


2 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUANJSUSI NO. 6 

Rp10.000/eks 


iUAN cr >lSI NO. 6 


SAUMLAKI - Menteri Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlindun¬ 
gan Anak (PPPA) Republik Indo¬ 
nesia (RI), Prof. DR. Yohana Susana 
Yembise, Dip. Apling, MA melaku¬ 
kan kunjungan kerja (Kunker) di Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar pada 
Selasa (27/8) hingga Jumat (30/8). 

Di depan Bupati Tanimbar, Petrus 


Fatlolon, Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, 
Joice Fatlolon, Ketua TP PKK Ma¬ 
luku, Widya Pratiwi Murad Ismail, 
Wakil Ketua I, Beatrix Orno, para 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait, Menteri Yohana 
mengingatkan kembali bahwa uru¬ 


san Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA) adalah 
urusan wajib daerah yang harus 
dilaksanakan oleh setiap SKPD. Isu 
PPPA adalah masalah bersama se¬ 
hingga dibutuhkan dukungan yang 
besar dari SKPD untuk dinas terkait. 

“Saya pesan kepada bupati agar 
konsisten memberikan perlindun¬ 


gan pada perempuan di Tanimbar. 
Kita selamatkan satu perempuan 
maka kita telah menyelamatkan 
satu bangsa, karena dari para per¬ 
empuan inilah akan lahir generasi 
penerus tanah Tanimbar. Saya juga 
berpesan untuk menjaga tumbuh 
kembang anak-anak Tanimbar dan 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Pemuda Tuntut Pembangunan PLN Romean 


GPM Fokus Tingkatkan Pembinaan Keluarga 



ROMEAN - Pemuda di Desa Ro¬ 
mean, Kecamatan Fordata melakukan 
upacara bendera menggunakan salah 
satu tiang listrik di halaman kom¬ 
pleks Pembangkit Listrik Tenaga Die¬ 
sel (PLTD) milik Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) Kantor Pelayanan Ro¬ 
mean, Weraria pada Sabtu (17/8) lalu. 

3 pemuda diantaranya Falentino 
Sainuka, Ari Dulanlebit dan Maku 
Ratumasa menyatakan protes itu 
dilakukan atas terabaikannya pros¬ 
es pembangunan fasilitas listrik di 
kecamatan yang berada terpencil di 
Utara Pulau Yamdena tersebut. 

Sebab seluruh fasilitas yang harus¬ 
nya selesai dibangun pada 2018 itu, 
BERSAMBUNG KE HAL.11 



SAUMLAKI - Memasuki Hari Ulang Tahun ke-84 
dari Gereja Protestan Maluku (GPM) pada 6 Septem¬ 
ber 2019, GPM memfokuskan pada peningkatan pe¬ 
layanan keluarga yang sejalan dengan Tema sental 
‘Tetap Bersyukur dan Memperbaharui Diri’. 

Ketua Klasis Tanimbar Selatan (Tansel), Pdt. Lenny 
Bakarbessy Rangkoratat, S.Th mengucap syukur 
oleh karena anugerah, kemurahan Tuhan yang 
telah menuntun, memberkati dan menyertai 
GPM dalam memasuki 84 tahun pelayanan. 

“HUT GPM ke-84 ini gereja tetap ber¬ 
syukur sambil memperbaharui diri, 
dimana gereja dalam menjalankan tu¬ 
gasnya lewat bersekutu, bersaksi dan 
melayani di tengah-tengah negara 
Republik Indonesia, secara khusus di 
Maluku dan Maluku Utara,” kata dia 
BERSAMBUNG KE HAL.11 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































TANIMBAR RAYA 


02 


2 SEPTEMBER 2019 


Umat Muslim Saumlaki Rayakan i Muharam 



SAUMLAKI - Umat muslim di 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel), Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar merayakan Tahun Baru Hijriah 
1 Muharam 1441 pada Sabtu (31/8) 
dengan penuh suka cita dan penuh. 

Hal ini terlihat dari kegiatan jalan 
santai bersama ratusan umat mus¬ 
lim yang dilakukan oleh Panitia 
Hari Besar Islam (PHBI) Tanimbar 
di Saumlaki guna menyambut Ta¬ 
hun Baru Islam tersebut. 

Ini merupakan serangkaian ke¬ 
giatan yang dilakukan oleh PHBI 
dengan melibatkan beberapa or¬ 
ganisasi muslim dan lembaga yang 
tergabung dalam panitia. 

Kegiatan diawali dengan jalan 
santai bersama yang melibatkan 
umat, TNI, Polri, siswa sekolah 
mulai dari PAUD, SD, SMP, SMU 
dan organisasi muslim yang dim¬ 
ulai dari halaman Masjid An Nur 
Saumlaki melewati Jalan Mathil- 
da Batlayeri, dilanjutkan ke Jalan 
Poros Ir. Soekarno dan berakhir di 
Taman Kota Saumlaki. 

“Dalam kegiatan ini kami meng¬ 
himpun seluruh umat Muslim 
di Kota Saumlaki untuk terlibat 
dalam kegiatan jalan santai bersa¬ 
ma dan dilanjutkan dengan sen¬ 
am bersama dilokasi Taman Kota 
Saumlaki. Acara puncaknya sendi¬ 
ri akan dilanjutkan malam nanti 
dalan acara ceramah dan hiburan 
relijius bernuansa muslim,” ujar 

Minta Perangi Stunting 

OLILIT - Istri Gubernur Malu¬ 
ku, Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail 
selaku Duta Parenting Maluku un¬ 
tuk mengajak seluruh masyarakat 
Kepulauan Maluku, secara khusus 
Bumi Duan Lolat perangi stunting. 

Ia menerangkan bahwa stunting 
adalah gangguan pertumbuhan kronis 
pada anak akibat kekurangan nutrisi 
dalam waktu lama, sehingga anak yang 
terkena stunting umumnya bertubuh 
lebih pendek dibanding anak seusianya. 

“Sebenarnya Kepulauan Tanim¬ 
bar tidak termasuk dalam kategori 
daerah dengan stunting, tetapi wajib 
untuk kita terus menjaga kesehatan 
dan asupan gizi makanan,” papar 
Widya Ismail didampingi dan istri 
Wakil Gubernur (Wagub), Ny. Be- 
atrix Orno yang didampingi Bupa¬ 
ti Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH bersama istri, Ny. Joice Fatlolon 
mengunjungi Posyandu Lansia dan 
Balita Olilit di Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) pada Selasa (28/8). 

“Saya berharap mudah-mudahan 
saya bersama bapak Murad bisa bersi- 
lahturahim lagi ke sini, mohon doanya. 
Kita saling mendoakan supaya Maluku 
selalu penuh keberkahan dan diberkati 
oleh Tuhan,” tutup Widya Ismail. 

Dalam kunjungan tersebut 
Widya Ismail pun menyempatkan 
diri bertemu para tua-tua adat di 
rumah adat masyarakat Desa Olil¬ 
it untuk melakukan tradisi adat 
penyambutan. Sebelumnya saat 
melakukan kampanye Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) lalu bersama 
Gubernur Murad Ismail, dirinya di¬ 
angkat sebagai anak adat Desa Olilit 
dengan nama adat Ama Senan. (L02) 


Ketua PHBI Kepulauan Tanimbar, 
Ahmad Ririlesy. 

Ia menyatakan jelang perayaan Ta¬ 
hun Baru Hijriah untuk sementara 
tidak ada kegiatan sosial masyarakat 
yang dilakukan Panitia dan hanya 
difokuskan untuk dua kegiatan saja 
yaitu jalan santai dan senam bersa¬ 
ma kemudian pada malam hari aca¬ 
ra puncak yaitu ceramah. 

Ririlesy mengakui, meski berbeda 
tiap tahunnya, kegiatan-kegiatan 
seperti ini sudah menjadi agen- 


SAUMLAKI - Ketua Umum Badan 
Pusat Perjuangan Pemekaran Kota 
Saumlaki, Agutinus Rahanwarat men¬ 
yatakan deklarasi pemekaran Saumla¬ 
ki sebagai menjadi Kota Administratif 
dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
yang dilakukan pihaknya ini adalah 
aspirasi yang telah diperjuangkan se¬ 
jak tahun 2004 lalu. 

“Ide dan gagasan pembentukan 
Badan Pusat Perjuangan Pemekaran 
Kota Saumlaki sudah ada sejak beber¬ 
apa tahun lalu. Yang duduk dan meng¬ 
gagas untuk pembentukannya ialah 
saya sendiri, Agustinus Rahanwarat, 
Bapak Pancratius Batfutu, Bapak Yos 
Malindar dan Bapak Lukas Uwuratuw. 
Namun badan pusat perjuangan itu tak 
kunjung dibentuk karena berbagai ala¬ 
san,” ujar dia pada Minggu (1/9). 

Dikatakan ide pembentukan badan pu¬ 
sat tersebut muncul lagi pada tahun 2018 
lalu. Dan saat itu digagas oleh para pemu¬ 
da Tanimbar guna menyikapi SK Bupati 
yang menginginkan adanya pemekaran 
daerah di Kepulauan Tanimbar. 

“Ketika saya mengajak teman-teman 
kaum muda untuk duduk dan ber¬ 
diskusi tentang pentingnya menin¬ 
daklanjuti Surat Keputusan Bupati 
Maluku Tenggara Barat nomor 141- 
200 tahun 2004 tentang Tahapan 
Kegiatan Pemekaran Wilayah yang 
ditandatangani Drs. S. J. Oratmangun 
tertanggal Saumlaki 4 Juli 2004 yang 
mana salah satunya menetapkan un¬ 
tuk melaksanakan Studi Kelayakan 
terhadap Calon Kabupaten Tanimbar 
Utara, Calon Kota Saumlaki sebagai 
Program Jangka Menengah. Ide dan 
gagasan ini disambut baik beberapa 
teman pemuda dan segera berinisiatif 


da tahunan yang dilakukan umat 
muslim di Saumlaki. 

Setiap tahunnya kegiatan yang 
dilakukan dalam menyongsong 
Tahun Baru Hijriah selalu berubah 
- ubah yang dilakukan oleh Panitia 
yang terdiri dari PHBI dan bebera¬ 
pa organisasi masyarakat. 

Jadi tidak terfokus pada dua ke¬ 
giatan ini saja tetapi ada kegiatan 
lainnya juga seperti kegiatan sosial 
masyarakat membantu kegiatan Kh¬ 
itanan masai dan lain sebagainya. 


untuk membentuk badan pusat per¬ 
juangan,” jelas dia, 

Selanjutnya, jelas Rahanwarat, pada 
tahun 2019 sebelum pelaksanaan 
Pemilu. Ia bersama beberapa pemuda 
menyatakan niat untuk melegalkan 
organisasi yang mendukung peme¬ 
karan Saumlaki ini. 

“Saya dan teman-teman seperti On- 
gen Hingko Layan, Agustinus Slar- 
manat, Yeremias Arwalembun, Eko 
Fasse dan Adiyos Kelmaskosu sepakat 
untuk mendaftarkan badan pusat per¬ 
juangan pemekaran Kota Saumlaki ke 
Notaris agar mendapatkan legalitas 
kelembagaan untuk dilaporkan ke 
Pemkab Tanimbar. Pada bulan Juni 
2019, bertempat di rumah saudara 
Yeremias Arwalembun, terbentuklah 
kepengurusan inti badan pusat itu, 
dan secara aklamasi melalui musy¬ 
awarah, saya ditunjuk memimpin 
lembaga otonom yang muncul kare¬ 
na ide dan gagasan minoritas. Setelah 
pembentukan itu saya laporkan secara 
resmi kepada Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar melalui bapak 
Sekretaris Daerah,” jelas dia. 

Ia menegaskan bahwa tujuan pe¬ 
mekaran ini adalah kesepakatan ber¬ 
sama para pemuda dan pengusung 
pemekaran Kota Saumlaki. Sehingga 
ditegaskan tidak ada tendensi apapun, 
melainkan menjawab rencana awal 
Pemkab Tanimbar yang ingin me¬ 
majukan daerah ini dengan berbagai 
bentuk pemekaran yang pada akhirn¬ 
ya menyejahterahkan rakyat.. 

Dikatakan terkait pro kontra atas 
badan pusat perjuangan yang telah 
dibentuk, ia menilai wajar. Sebab sebagai 
badan otonom, bisa dibentuk atau bisa 


“Kegiatan ini kami laksanakan 
sifatnya internal muslim harapan 
kami kedepannya kami bisa meli¬ 
batkan non-muslim untuk memeri¬ 
ahkan kegiatan ini, karena kita tahu 
bersama di Saumlaki ini hubungan 
antara muslim dan non muslim 
sangat baik sekali sehingga dengan 
moment - moment seperti ini kami 
kedepannya dalam kegiatan hari 
- hari besar bisa melibatkan non 
muslim dan kami sudah laksanakan 
sebelumnya,” tutup Ririlesy. (L01) 


dibubarkan atas kesepakatan bersama. 
Ia juga mengajak agar semua pihak yang 
memiliki visi yang sama dengannya 
agar dapat bergabung dan membantu 
mewujudkan impian bersama warga di 
wilayah Selatan Maluku ini. 

‘Ada banyak departemen di badan 
tersebut yang membutuhkan orang- 
orang kompeten untuk turut meng¬ 
hiasi perjuangan ini dan menambah 
tetesan keringat dan air mata agar 
kelak Saumlaki menjadi sebuah kota, 
menjadi sebuah rumah besar untuk 
rakyat Tanimbar di Selatan Kepu¬ 
lauan Tanimbar. Saya harap jangan 
menambah panjang dan lebar sesuatu 
yang sebenarnya tidak ada masalah. 
Mari bergabung, banyak tokoh yang 
sudah berkomunikasi dengan saya 
untuk bergabung, serta terus ber¬ 
juang sampai berhasil,” ajak dia. (L01) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


Pemekaran Kota Saumlaki, Gagasan Bersama Sejak 2004 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























TANIMBAR RAYA 


2 SEPTEMBER 2019 


03 $&Lelemuku 



Istri Gubernur dan Wagub Kunjungi Pulau Matakus 


MATAKUS - Ketua Tim Peng¬ 
gerak Pemberdayaan dan Kesejahter¬ 
aan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Joice Fauolon 
mendampingi Ketua TP PKK Maluku, 
Widya Pratiwi Murad Ismail dan Wakil 
Ketua I, Beatrix Orno mengunjungi 
Desa Matakus di Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) pada Kamis (29/8). 

Dalam sambutannya, Ny. Widya 
Murad Ismail mengatakan bahwa dir¬ 
inya bersama Ny Beatrix Omo sangat 
mengucap syukur dalam kunjungan ker¬ 
ja (Kunker) TP-PKK Maluku bisa me¬ 
ngunjungi dan melihat secara langsung 
kehidupan masyarakat desa tersebut. 

Ia berharap kedepannya desa yang 
menjadi salah satu tujuan favorit desti¬ 
nasi wisata dari para wisatawan man¬ 
canegara (Wisman) di Bumi Duan 
Lolat itu dapat memiliki wadah untuk 
menampung segala bentuk kerajinan 
tangan dari masyarakat setempat, se¬ 
cara khusus tenun ikat khas Tanimbar. 

“Kedepannya boleh ada wadah 
untuk penenun dan tidak ada lagi 
anak-anak Matakus, Tanimbar yang 


sakit. Ingat harus makan yang sehat 
dan minum air yang bersih,” kata dia. 

Selanjutnya, Widya Ismail pun 
akan mengupayakan agar segala ke¬ 
butuhan desa itu bisa terpenuhi, sep¬ 
erti yang diutarakan oleh Kepala Desa 
(Kades) Turalely, yaitu air bersih dan 
aliran listrik. “Semoga dalam waktu 
dekat keperluan desa bisa dijawab gu¬ 
bernur melalui pak bupati,” tutupnya. 

Kunjungan dari Ny. Widya Murad 
Ismail dan Beatrix Orno diawali den¬ 
gan penyambutan secara adat yang 
dilakukan oleh tua-tua adat, tatap 
muka langsung dengan para pengra¬ 
jin tenun Ikat Tanimbar Desa Matakus 
dan dilanjutkan ke Taman Kanak- 
Kanak (TK) Matakus dan Puskesmas 
Pembantu (Pustu) Matakus. 

Di kesempatan tersebut juga, 
Ny. Widya Murat Ismail memberi 
bantuan pengobatan kepada salah 
satu anak bernama Esau yang men¬ 
derita cacat sejak lahir dan Imelda, 
anak korban kebakaran rumah di 
desa itu dan melepas liar penyu 
di pesisir pantai Matakus. (L02) 


PolresMTBGdarOperasiPaliihSSwaBma20i9 


SAUMLAKI - Polres Maluku 
Tenggara Barat (MTB) melalui unit 
Dikyasa Sat Lantas melaksanakan 
Operasi Patuh Siwalima 2019 dengan 
meningkatkan sosialisasi Kamseltib- 
car Lantas di Pelabuhan Laut Yos Su- 
darso Saumlaki, Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) pada lumat (30/8) 
pukul 09.00 WIT. 

Menurut PS Kanit Dikyasa Sat 
Lantas Polres MTB, Bripka Wens 
Atajalim sosialisasi ini kepada para 
buruh dan tenaga Kerja bongkar muat 
(TKBM) Pelabuhan Saumlaki guna 
memahami Keamanan, Keselamatan 
Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 
(Kamseltibcar Lantas). 

“Dalam penyuluhan terkait den¬ 
gan Kamseltibcar Lantas, kami sam¬ 
paikan beberapa hal diantaranya 
pemberitahuan tentang Ops Patuh 
Siwalima 2019, 8 Prioritas Pelangga¬ 
ran lalu lintas dan Elektronik Tilang 
serta Prosedur penerbitan SIM,” jelas 
dia didampingi Komandan Pos KPPP 
Bripka I.Haumasse dan Anggota unit 
Dikyasa Bripda Yeheskel Luanmasar. 

Ia mengharapkan dengan pelak¬ 
sanaan penyuluhan ini, para buruh 
dan TKBM serta masyarakat pada 
umumnya akan patuh terhadap atur¬ 


an - aturan lalu lintas yang berlaku, 
sehingga target dalam pelaksanaan 
Operasi Patuh Siwalima 2019 dapat 
sesuai dengan harapan. 

“Masyarakat juga diharapkan dapat 
melengkapi administrasi maupun 
kelengkapan kendaraannya,sehingga 
tidak perlu takut untuk berkendaraan 
walaupun dalam suasana Operasi 
Patuh Siwalima 2019,” ujar dia. 

Sebelumnya Kapolres MTB AKBP 
Andre Sukendar membuka pelak- 
sanakan Pelatihan Pra Operasi Patuh 
Siwalima 2019 pada Selasa (27/8) di- 
ruangan rapat polres. 

Pelatihan Operasi Kepolisian yang 
mengambil tema "Meningkatkan 
Polantas sebagai penggerak Revolusi 
Mental serta pelopor tertib sosial di- 
ruangan publik untuk mewujudkan 
Kamseltibcar Lantas yang mantap” ini 
diikuti oleh sebanyak 21 personil. 

Dengan instruktur pelatihan Kasat 
Lantas AKP Ihon.D.Baumasse,S.Sos 
yang membawakan materi tentang 
Penegakkan Hukum (Gakkum), Kbo 
Sat Lantas Ipda Ihon Samponu yang 
membawakan materi tentang Tur- 
j awali dan PS Kanit Dikyasa Bripka 
Wens Atajalim yang membawakan 
materi tentang Dikmas Lantas. (Ml 1) 



DanlanalBerai^ad^Kaidii^enSakaBahari 


LOLURUN - Komandan Pangka¬ 
lan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki, 
Letkol Laut (P) Hartanto M. Tr. Hanla 
berangkatkan kontingen saka bahari 
untuk mengikuti Pelantara IX sail Nias 
menuju Jakarta pada Rabu (28/8). 

Melalui Pasintel Lanal Saumlaki, 
Kapten Laut (P) Agus Hariyanto, Dan- 
lanal mengungkapkan maksud dan tu¬ 
juan diadakan Sail Pelantara, yaitu un¬ 
tuk memberikan bekal kepada anggota 
pramuka, putra-putri bangsa Indone¬ 
sia tentang kehidupan sebagai bangsa 
bahari yang merupakan kodrat dari 
bangsa Indonesia sebagai negara kepu- 
lauan. Menurutnya kegiatan tersebut 
juga merupakan sebuah kegiatan da¬ 
lam rangka mewujudkan pilar perta¬ 
ma dari program poros maritim dunia 
yaitu membentuk pemuda-pemudi In¬ 
donesia meniadi pemuda cfan pemudi 
yang memiliki budaya maritim. 

rilmu pengetahuan itu penting, 
tetapi karakter adalah yang utama 
salah satu tujuan kegiatan pelantara 
adalah membentuk pemuda dan 
pemudi Kepulauan Tanimbar men¬ 
jadi pemuda dan pemudi yang ber¬ 
karakter, disiplin, jujur dan pantang 
menyerah untuk membangun Kepu¬ 
lauan Tanimbar sebagai daerah yang 
berorientasi bahari Ungkap Har¬ 
tanto di Bandara Mathilda Batyaleri 
Saumlaki, Jin. Mangkawar Desa 
Lolurun, Kecamatan Wertamrian. 

Salah satu peserta kontingen, Isais 
Teftutul mengatakan bahwa dirinya 
sangat semangat mengikuti kegiatan 
itu. Ia menuturkan tujuannya mengi¬ 
kuti pelataran 9 sail nias 2019 adalah 
untuk mengembangkan bakat dan 
kemampuan sebagai anak pramuka 
yang mandiri, berprestasi dan disiplin 
dalam bertindak serta mewujudkan 
semboyan ‘Jalesveva Jayamahe. 

Sementara itu, peserta lainnya, 
Mathilda Devy Samponu menambah¬ 
kan jika dirinya sangat terharu dan baha¬ 
gia serta bangga dapat mewakili Saka Ba¬ 
hari Lanal Saumlaki sebagai anak muda 
Tanimbar mengikuti kegiatan tersebut. 
Ia menyatakan bahwa walaupun Kepu¬ 
lauan Tanimbar berada di perbatasan 


antara Indonesia dan Australia namun 
kontingen itu tetap mampu untuk ber¬ 
saing aengan daerah lainnya. 

Kami berterima kasih atas pihak se¬ 
kolah yang telah mengizinkan kami un¬ 
tuk mengikuti pelantara 9 sail Nias 2019, 
orangtua serta dan Lanal Saumlaki yang 
telah membantu kami untuk mengikuti 
kegiatan Pelantara ini,” tuturnya. 

Keberangkatan kontingen Saka 
Bahari Lanal Saumlaki merupakan 
wujud dari kepedulian Lanal Saum¬ 
laki serta Para donatur yang peduli 
akan kemajuan para pemuda-pemudi 
Kepulauan Tanimbar di kancah nasi¬ 
onal bahkan internasional agar dapat 
bersaing dengan para pemuda-pemu¬ 
di dari seluruh Indonesia. 

Acara pelantara adalah agenda 
tahunan TNI AL yang mengundang 
pemuda pemudi yang tergabung dalam 
gerakan pramuka untuk berinteraksi 
aan bersosialisasi satu sama lain agar 
mengenal adat istiadat dalam bing¬ 
kai Bhineka Tunggal Ika serta lebih 
mencintai tanah air bangsa Indonesia. 

Sail pelantara tahun 2019 ini 
dilaksanakan diatas Kapal Perang 
KRI jenis LPD selama 20 hari, ter¬ 
hitung sejak Senin (02/09/2019) 
hingga Minggu (22/09/2019) dengan 
rute Jakarta, Sobolga, Nias, Lampung, 
Banten dan Jakarta. 

Para peserta itu diantaranya Deni 
irawan Susanto sebagai Pembina Pen¬ 
damping, Ayu Pascalinda Kundre 
dari Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel), 
Charlene Sarah A. Nara dari SMAN 
1 Tansel, Henrika metantomwate dari 
SMA Budi Mulia Saumlaki, Martina 
Laritmas dari SMA Budi Mulia Saum¬ 
laki, Mathilda D. Samponu dari SMA 
Budi Mulia Saumlaki, Petrus K.Sam- 
uel.J Manggala dari SMAN 1 Tansel, 
Jafar dari SMAN 1 Tansel, Rahmad 
dari SMAN 1 Tansel, Yusuf Oratma- 
ngun dari SMKN 1 Tansel dan Isaias 
Teftutul dari SMA Budi Mulia. 

Selain Danlanal, keberangkatan ini 
dihadiri pula oleh Perwira staf Lanal 
Saumlaki, Anggota Lanal Saumlaki 
serta para orang tua dari peserta. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























04 AUslemuku 


2 SEPTEMBER 2019 


MALUKU RAYA 


Raja Negeri Iha Dianiaya, 2 Desa Tegang 


PIRU - Zain Syaiful Latukaisupy. 
SE, Raja Negeri Iha, Kecamatan 
Huamual, Kabupaten Seram Ba¬ 
gian Barat (SBB) dianiaya oleh 
massa Dusun Tanah Goyang, Desa 
Lokki pada Jumat (30/8) malam. 
Hal ini berdampak pada konsen¬ 
trasi massa dan aksi saling serang 
dari ke dua desa. 

Menurut Kabid Humas Polda Ma¬ 
luku, Kombes Pol Muhamad Roem 
Ohoirat menyatakan ketegangan 
ini terjadi saat Latukaisupy yang 
mengendarai mobil roda empat 
merk Avanza berwarna biru, mena¬ 
brak seorang anak kecil bernama 
Putra Tuarita (6) di depan Mas¬ 
jid At-Taqwa Tanah Goyang pada 
pukul 21.30 WIT. 

“Berdasarkan keterangan penge¬ 
mudi, korban berlari menyeberang 
jalan. Kemudian pengemudi meng¬ 
hentikan kendaraan. Namun saat 
kendaraan akan berjalan, muncul 
korban dari arah belakang dan ber¬ 
lari menyeberang jalan lagi. Sehingga 
pengemudi tidak sempat menghen¬ 
tikan kendaraan dan menyerempet 
korban. Hal ini mengakibatkan kor¬ 
ban mengalami luka lecet pada lutut 
dan kaki kanan,” ujar Ohoirat dalam 


rilis media pada Sabtu (31/8). 

Ia melanjutkan, melihat hal 
itu warga Dusun Tanah Goyang 
disekitar lokasi kejadian menyuruh 
pengemudi untuk turun, namun 
pengemudi tidak turun. Akibatnya 
warga marah dan merusak mobil 
dengan menggunakan batu dari 
arah depan, samping dan belakang. 
Mereka juga melakukan pemukulan 
terhadap pengemudi sehingga men¬ 
galami luka robek pada kening kiri. 

Selanjutnya pada Sabtu (31/8) staf 
pemerintah Negeri Iha bersama 
para Pemuda Negeri Iha melaku¬ 
kan pertemuan di Baileo Negeri 
Iha utk membahas peristiwa yang 
terjadi. Sehingga diambil keputu- 
san bersama yakni : mengharap¬ 
kan secepatnya agar pelaku pen- 
ganiyaan terhadap Raja Negeri Iha 
segera diamankan oleh pihak kea¬ 
manan dalam waktu 1x24 jam dan 
kalau hal tersebut tidak dipenuhi 
maka masyarakat Negeri Iha akan 
menunjukan sikapnya terhadap 
warga Negeri Lokki terutama di 
Dusun Tanah Goyang. 

“Dari hasil pertemuan tersebut 
Pemuda Negeri Iha tidak meneri¬ 
ma dan mengambil tindakan den¬ 


gan bergerak menuju Dusun Uhe 
Negeri Iha dengan mengunakan 
kendaraan darat dan laut. Pukul 
11.00 WIT massa kurang lebih 500 
orang dari Negeri Iha berkumpul 
di Dusun Uhe dan mulai berger¬ 
ak menggunakan kendaran darat 
dan berjalan kaki menuju Dusun 
Tanah Goyang, Desa Lokki. Pukul 
12.30 massa dari Desa Iha dan 
Dusun Tanah Goyang saling ber¬ 
hadapan serta saling melakukan 
aksi pelemparan antara kedua 
massa,” papar Kabid Humas. 

Hal ini disikapi aparat dengan 
mengerahkan gabungan Personil 
TNI-Polri dengan total 112 personil 
yang dipimpin oleh Kabag Ops Pol¬ 
res SBB, AKP V. Goleng, didampingi 
oleh Danramil 1502-07 Piru Kapte 
A. Laturake, Kapolsek Huamual 
IPDA Elnath S. W. Gemilang, S.Tr.K 
serta Danpos BKO Yonif 136/TS 
Desa Lokki Letda D. Putrayudanto 
ke lokasi batas konsentrasi massa di 
RT 06 Pawae, Tanah Goyang guna 
mengamankan dan menenangkan 
kedua belah pihak. 

“Selanjutnya aparat melaku¬ 
kan mediasi dengan para tokoh 
masyarakat guna mencari pelaku 


penganiayaan dari Dusun Tanah 
Goyang, dan menghimbau mas¬ 
yarakat Negeri Iha untuk kembali 
ke desanya. Sementara permint- 
ahan dari pihak Negeri Iha bah¬ 
wa mereka tidak kembali sebe¬ 
lum para pelaku pemukulan Raja 
Desa Iha diamankan oleh pihak 
Kepolisian” jelas Ohoirat. 

Aparat kemudian melakukan 
pencarian pelaku pemukulan 
Raha Negeri Iha. Pada pukul 14.00 
WIT Tim Buser Polres SBB men¬ 
gamankan terduga pelaku seorang 
pria dengan identitas MS (25). 

Sementara itu dari insiden saling 
serang ini sekitar 2 orang menjari 
korban luka, diantaranya Brigpol 
I Samanery yang mengalami luka 
lecet pada pelipis kanan akibat lem¬ 
paran batu dan Muksi Jabir yang 
mengalami luka pada dada sebelah 
kiri akibat panah wayer. Keduan¬ 
ya telah dievakuasi menuju RSUD 
Piru guna penanganan medis. 

“Sampai dengan saat ini situ¬ 
asi disekitar TKP dapat diken¬ 
dalikan namun masih ada 
konsentrasi massa dari kedua 
belah pihak,” tutup Kabid Hu¬ 
mas Polda Maluku tersebut. (L01) 


MBD MoU dengan UGM Yogyakarta 


Jamaah Haji Kloter 12 Tiba di Ambon 



YOGYA - Pemkab Maluku Barat 
Daya (MBD) mengadakan kerjasa- 
ma dengan Universitas Gajah Mada 
(UGM) Yogyakarta untuk jangka 
waktu 4 tahun, salah satunya di 
bidang pendidikan agar anak MBD 
peroleh kesempatan yang lebih luas 
menuntut ilmu di UGM. 

Kerjasama yang dilaksanakan ini 
adalah di bidang pendidikan, pene¬ 
litian dan pengabdian masyarakat 
yang ditandai dengan penandatan¬ 
ganan Nota Kesepakatan atau Mem¬ 
orandum of Understanding (MoU) 
antara Bupati MBD, Benyamin Th. 
Noach, ST dengan Rektor UGM, 
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.En- 
g,D.Eng,IPU, pada Jumat (30/8) di 
Balairung UGM Yogyakarta. 

Hal ini sesuai dengan janji bupat 
pada perpisahan Mahasiswa KKN - 
PPM (Kuliah Kerja Nyata - Program 
Pemberdayaan Masyarakat) UGM 
2019 di Desa Kliss, Kecamatan Moa 
- Lakor (15/8) lalu yang akan men¬ 
gupayakan kerjasama dengan UGM 
Yogyakarta agar putra putri MBD 
memperoleh kesempatan seluasnya 
untuk menuntut ilmu di UGM. 

Dalam sambutannya, Noach men¬ 
yampaikan sebagai daerah yang 
baru dimekarkan 11 tahun lalu, 
MBD merupakan salah satu wilayah 
terluar yang berbatasan langsung 
dengan Timor Leste dan Austra¬ 
lia. Pemda MBD menyadari bahwa 
masih banyak terdapat kekurangan 
dan kendala akibat terbatasnya ak¬ 
ses transportasi dan kapasitas SDM 
yang handal dalam pelaksanaan 


tata kelola pemerintahan, pelaksa¬ 
naan pembangunan dan penyediaan 
layanan kepada masyarakat serta 
keterbatasan dalam menggali dan 
memanfatkan potensi daerah untuk 
kepentingan masyarakat yang lebih 
luas. 

“Kabupaten kami baru dimekar¬ 
kan Tahun 2008, kami baru mulai 
bergerak. Saya berharap mudah 
mudahan kerjasama ini bisa mem¬ 
bantu anak anak di MBD, kami akan 
dorong terus peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia untuk meng¬ 
hadapi banyak potensi sumber daya 
alam, Tuhan telah memberikan ban¬ 
yak potensi di kabupaten kami, ada 
5 blok migas, yang mulai digarap se¬ 
karang Blok Masela, ke depan nanti 
Blok Leti yang sementara ini sedang 
disurvey, ada juga Blok Moa Utara, 
Blok Moa Selatan, dan Blok Ser- 
matang,” jelas dia. 

Lanjut Bupati hal ini butuh tenaga 
tenaga handal dalam membangun infra 
struktur dan mendorong pemberdayaan 
masyarakat di desa yang butuh bantuan 
dalam mengelola potensi di desa. 

Rektor UGM dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa UGM siap 
menerima mahasiswa dari seluruh 
Indonesia termasuk dari MBD. UGM 
dengan pengalaman dan keberadaan¬ 
nya terus berharap dapat berkontri¬ 
busi positif bagi Bangsa dan Negara, 
khususnya bagi Kabupaten yang 
saat ini telah menandatangani MoU 
dan berharap dengan kerjasama ini 
akan membantu menyelesaikan 
berbagai persoalan daerah. (K07) 


AMBON - Jamaah haji dari Ma¬ 
luku asal Kabupaten Maluku Tengah 
(Malteng) dan Buru yang tergabung 
dalam kelompok terbang (Kloter) 12 
tiba di Kota Ambon, Selasa (26/8). 

Kepulangan ratusan jamaah 
haji dari Tanah Suci ini disambut 
langsung oleh Sekretaris Daerah 
Provinsi Makuku, Hamin bin Thahir 
dan Kepala Kantor Wilayah (Kakan¬ 
wil) Kementerian Agama Maluku, 
Fessal Musaad. Kedatangan ratusan 
jamaah haji kloter 12 ini disambut 
dalam acara penerimaan Jemaah 
Haji Provinsi Maluku yang digelar 
di Asrama Haji Waiheru, Ambon. 

Acara ini berlangsung dengan 
antusias masyarakat dan keluar¬ 
ga yang begitu tinggi menyambut 
kedatangan para tamu Allah. Pen¬ 
yambutan kedatangan Jemaah haji 
berjalan tertib dan lancar. 

Gubernur Maluku dalam sam¬ 
butan tertulis yang disampaikan 
Hamin bin Thahir berharap Jemaah 
haji Maluku yang baru tiba di daer¬ 
ah asalnya, dapat menjadi teladan 
bagi masyarakat. Dikatakan, selama 
kurang lebih 40 hari para Jemaah 
haji Provinsi Maluku menunaikan 
Rukun Islam yang ke-5, yaitu per¬ 
jalanan Ibadah Haji ke Tanah Suci 
Makkah AFMukaramah. 

“Alhamdullilah, puji dan syukur 
para Tamu Allah dapat kembali ke 
Tanah Air dengan selamat dan da¬ 
lam keadaan sehat walafiat. Untuk 
itu, atas nama Pemerintah Provinsi 
Maluku, saya mengucapkan selamat 
datang kepada para Jamaah Haji 
Provinsi Maluku,” kata gubernur. 

Tentunya ini, kata gubernur merupa¬ 
kan suatu kebahagiaan dan kebang¬ 
gaan tersendiri, karena dengan sele¬ 
sainya perjalanan Ibadah Haji, para 
Jemaah haji saat ini telah mnyandang 
predikat sebagai “Haji dan Hajjah”. 

Predikat tersebut, sebut guber¬ 
nur, memang tidak mudah un¬ 


tuk diraih, karena membutuhkan 
suatu proses yang panjang dan 
sangat melelahkan. Untuk itu, 
mantan Komandan Korps Brimob 
Polri ini berharap, sekembalinya 
para Jemaah haji ke daerah mas¬ 
ing-masing, dapat menunjukan 
sikap, tingkah laku serta pribadin¬ 
ya yang berbeda dari sebelumnya. 

“Dengan selalu memperlihatkan 
kehidupan yang Islami, mening¬ 
katkan ketaqwaan dan kesalehan, 
serta menjadi teladan bagi mas¬ 
yarakat di lingkungan sekitar dan 
bisa memberikan nilai positif bagi 
pembangunan di Maluku terutama 
pembangunan mental dan spritual 
masyarakat kita,” harap gubernur. 

Gubernur juga menyampaikan 
rasa belasungkawa atas berpulan- 
nya 4 (empat) orang Jamaah Haji 
Maluku, asal Kabupaten Buru, Ma¬ 
luku Tenggara dan Kabupaten Se¬ 
ram Bagian Timur dan Bursel yang 
meninggal dunia dalam pelaksa¬ 
naan ibadah haji tahun ini. 

“Saya atas nama pribadi dan Pe¬ 
merintah Provinsi Maluku, men¬ 
yampaikan turut berduka cita 
yang sedalam-dalamnya. Saya 
mengajak kita semua berdoa, se¬ 
moga Allah Subhanahu Wa’Ta’ala, 
menerima amal kebaikan dan 
mengampuni segala dosa-dosa 
mereka,” ungkap gubernur. 

Menurut, Kakanwil Kemenag Ma¬ 
luku, Fessal Musaad, dari 4 orang 
tersebut, 3 di antaranya meninggal 
saat menunaikan ibadah di Tanah 
Suci, Arab Saudi pada musim haji 
1440 Hijriah atau 2019. 

“Sedangkan yang mening¬ 
gal tadi malam di Asrama Haji 
Makassar tanggal 26 Agustus asal 
Buru Selatan,” katanya. 

Musaad menyatakan total ja¬ 
maah haji asal Maluku yang ter¬ 
gabung pada kloter 12,13, dan 
14 berjumlah 1.272 orang. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











MALUKU RAYA 

2 september 2019 05 ^ISiLeleiiiiilcu 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

SELASA 

17 September 

20.00 WIT 

17 September 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

31 Agustus 

23.00 WIT 

01 September 

01.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

28 September 

05.00 WIT 

28 September 

07.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

28 Agustus 

06.00 WIT 

28 Agustus 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

25 Agustus 

06.00 WIT 

25 Agustus 

08.00 WIT 

SABTU 

07 September 

12.00 WIT 

07 September 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

3 

KM PANGRANGO 

JUMAT 

30 Agustus 

08.00 WIT 

30 Agustus 

10.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

PERSIAPAN 

DOCKING 

SENIN 

02 September 

07.00 WIT 

02 September 

09.00 WIT 

BANDA-AMBON 


Ambon Jadi Kota Toleran dan Musik Dunia 


JAKARTA - Dinobatkan sebagai 
Kota dengan tingkat toleransi tertinggi 
di Indonesia oleh Kementerian Agama 
RI pada awal Januari 2019 lalu, Kota 
Ambon kini semakin baik. Pembangu¬ 
nan semakin menggeliat melalui pro¬ 
gram yang telah banyak direalisasikan 
serta bermanfaat bagi masyarakat. 

Ambon yang dulu terpuruk aki¬ 
bat konflik sosial kini justru menjadi 
inspirasi bagi kota-kota lain di Indo¬ 
nesia, bahkan dunia. 

Hal ini bukan sekedar isapan jem¬ 
pol, namun bisa dibuktikan dengan 
adanya kunjungan-kunjungan interna- 
sioal yang ailakukan, salah satunya ke¬ 
tika Kementerian Luar Negeri memilih 
Kota Ambon sebagai pusat studi band¬ 
ing bagi delegasi diplomat Afganistan. 

Dalam kunjungannya, delegasi 
Afganistan banyak mempelajari ten¬ 
tang perdamaian sosial ai Kota Am¬ 
bon. Nampak kepuasan dari wajah 
masing-masing delegasi karena kun¬ 
jungan yang dilakukan tidak sia-sia, 
banyak masukan yang diterima baik 
dari masyarakat maupun pemerin¬ 
tah sendiri serta para tokoh agama di 
Ambon tentang bagaimana Ambon 
bisa bangkit dari keterpurukan dan 
kini justru menjadi role model bagi 


kota lain. Selain itu, Kota Ambon 
saat ini tengah menggali potensi lokal 
dengan mewujudkan Ambon sebagai 
Kota Musik Dunia versi UNESCO. 

Keinginan yang menjadi ide bril¬ 
ian dari seorang pimpinan daerah, 
yang didasarkan atas local wisdom 
Karena masyarakat Kota Ambon yang 
memiliki bakat musik sedari lahir. 

“Ini merupakan kekuatan bagi 
orang Ambon. Musik adalah kekuatan 
orang Ambon. Kita terus berdoa dan 


berupaya agar tahun ini, Kota Ambon 
dinobatkan sebagai Kota Musik Dun¬ 
ia versi UNESCO,” kata Walikota Am¬ 
bon, Richard Louhenapessy. 

Upaya mewujudkan Ambon se¬ 
bagai Kota musiK mendapat dukun¬ 
gan dari pemerintah pusat lewat 
Bekraf. Selama kurang lebih dua ta¬ 
hun terakhir ini, Pemkot Ambon dan 
Bekraf telah melakukan berbagai up¬ 
aya untuk mewujudkan Ambon se¬ 
bagai Kota Musik Dunia. Dan sejauh 


ini, sudah menunjukkan hasil positif. 
Jika tidak ada halangan, kemungk¬ 
inan Tahun 2019 ini, UNESCO akan 
menetapkan Kota Ambon sebagai 
Kota Musik Dunia. 

Selain Bekraf, dukungan bagi Am¬ 
bon menuju Kota MusiK Dunia juga 
diberikan Kementerian Luar Negeri. 
Salah satunya adalah dengan meng¬ 
gelar Ambon Night yang menampil¬ 
kan budaya Ambon kepada para duta 
besar di Jakarta, Juli 2019 lalu. 

Pada tahun 2020 ini mendatang, 
Kota Ambon juga akan mencanang¬ 
kan Visit Ambon 2020. Targetnya 
untuk menghadirkan para wisatawan 
mancanegara maupun lokal untuk 
datang ke Kota Ambon. Minimal, 
diaspora orang Maluku yang terse¬ 
bar di berbagai daerah di Indonesia 
dan di luar negeri akan banyak yang 
pulang untuk mendukung Ambon 
menuju Kota Musik Dunia. 

Dengan sejumlah prestasi, penga¬ 
kuan serta penghargaan yang diter¬ 
ima oleh Kota Ambon, aan sebagai 
Role Model Kota Toleransi di Indone¬ 
sia, MNC TV mengundang Walikota 
Ambon sebagai narasumber untuk 
berbagi kisah, kiat dalam acara berta¬ 
juk Good Morning Indonesia. (K02) 



28 Putra Maluku Malut Lulus Secaba 


AMBON - Berdasarkan hasil pe¬ 
nentuan akhir Pusat (Pantukhir 
Pusat) Panitia Daerah (Panda) di 
Makorindam XVI/Pattimura, Jumat 
(30/8), dari 56 orang yang mengiku¬ 
ti seleksi Secaba Prajurit Karier TNI 
AD Pulau Terluar Kodam XVI/Pat- 
timura Tahun 2019,28 orang putera 
Maluku dan Malut dinyatakan lulus 
dan memenuhi syarat. 

28 orang yang berhasil lulus akan 
masuk dalam pendidikan di Rin- 
dam Pattimura dan sebaliknya ti¬ 
dak memenuhi syarat maka akan 
dikembalikan. Dari 28 orang yang 
berhasil, 8 orang berasal dari Moa, 
7 orang dari Saumlaki, 3 orang dari 
Morotai dan 10 orang dari Dobo. 

Sidang Pantukhir Pusat dipimpin 
langsung oleh Pangdam Pattimura 
Mayjen TNI Marga Taufiq. Proses 
seleksi yang dilakukan Tim Panitia 


sudah berjalan maksimal. Peneri¬ 
maan Secaba PK TNI AD 2019 pu¬ 
lau terluar telah menjalani seleksi 
sesuai prosedur yang berlaku. Salah 
satunya adalah penandatanganan 
pakta integritas untuk berjalannya 
proses seleksi secara profesional, 
objektif, akuntabel, transparan dan 
menghindari praktek KKN. 

Penerimaan untuk putera-puteri 
daerah pulau terluar merupakan 
bentuk pengkhususan kepedulian 
TNI AD terhadap pulau terluar, 
sehingga ada keterwakilan seti¬ 
ap daerah. Selain itu juga sebagai 
bentuk perhatian dan kepedulian 
komando kepada putra daerah di 
pulau terluar yang selama ini kesu¬ 
litan untuk mengakses pendaftaran 
menjadi prajurit TNI, karena faktor 
jarak dan ekonomi khususnya di 
wilayah Maluku dan Malut. (M01) 


Pusterad Tinjau Lokasi Kodim Jailolo 

JAILOLO - Pusat Territorial An- menuju Jailolo menggunakan speed 
gkatan Darat (Pusterad) lakukan boat dan langsung melakukan pen- 
peninjauan rencana pembangunan injauan lahan yang akan dibangun 
Kodim di wilayah Halmahera Barat, kantor Makodim di Desa Hoku- 
Peninjauan dipimpin oleh Katim Hoku Kie kemudian dilanjutkan 
Aspuantap Pusterad Kolonel Inf koordinasi dengan Pemda dan diter- 
Sachono, S.H., M.Si., dan didampin- ima oleh Asisten 1 Drs. Vence Mulu- 
gi Dandim 1501/Ternate Letkol Kav were,M.M., dalam kesempatan terse- 
Bambang Sugiyarta. but dibahas tentang persiapan dalam 

Tim yang bertolak dari Ternate pembangunan Makodim. (M01) 


WagqbBukaMusrerta 


AMBON - Wakil Gubernur 
(Wagub) Maluku, Barnabas Nathan- 
iel Orno, membuka dengan resmi 
kegiatan Musrenbang Rencana Pem¬ 
bangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 
2019-2024, yang digelar di Hotel 
Santika, Ambon Kamis (22/8). 

Wagub dalam sambutan men¬ 
gatakan, Musrenbang RPJMD 
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 
merupakan wujud komitmen da¬ 
lam merencanakan pembangunan 
untuk 5 (lima) tahun kedepan. 

“Kita harus berkomitmen bahwa 
pertemuan di hari ini, sebagaima¬ 
na diatur dalam peraturan pe- 
rundang - undangan merupakan 
forum dasar perencanaan yang 
melibatkan seluruh komponen 
masyarakat untuk memberikan 
masukan sekaligus menyetujui ren¬ 
cana kerja pemerintah yang akan 
menjadi acuan dalam penyusunan 
rencana strategi (Renstra) lima ta¬ 
hun kedepan,” kata Wagub. 

Dikatakan, RPJMD tersebut, 
nantinya harus mampu menjawab 
berbagai permasalahan dalam ke¬ 
hidupan sehari - hari masyarakat 
Maluku. Semuanya, lanjut Wagub, 
harus terangkum dalam dokumen 
perencanaan lima tahunan ini, un¬ 
tuk dapat diselesaikan secara ber¬ 
sama oleh pemerintah dan seluruh 


komponen masyarakat Maluku, 
seperti tingkat kemiskinan yang 
mana di tahun 2018 sebesar 17,85 
persen, sehingga menempatkan 
Provinsi Maluku berada dalam po¬ 
sisi peringkat ke-4 provinsi termi¬ 
skin dari 34 provinsi di Indonesia. 

“Permasalahan lainnya adalah 
pengangguran yang masih berada 
pada posisi tingkat pengangguran 
terbuka tertinggi nomor tiga pada 
Februari 2019 sebesar 6,91 persen. 

Kendati demikian, sebut mantan 
Bupati MBD ini, informasi yang 
menggembirakan terkait pertum¬ 
buhan ekonomi (PE) Maluku ma¬ 
sih stabil dalam posisi diatas 5,9 
persen, dan angka inflasi yang ma¬ 
sih terkontrol dibawah 4 persen. 

Begitu juga dengan kondisi kea¬ 
manan yang semakin kondusif 
dan terkontrol, menunjang adan¬ 
ya kepastian hukum dan aktivitas 
ekonomi masyarakat di 11 kabu¬ 
paten kota di Maluku. 

Wagub juga menyampaikan ten¬ 
tang belum diolah dan dikembang¬ 
kan dengan baik potensi wilayah, 
padahal wilayah seluas ini memi¬ 
liki potensi unggulan perikanan 
baik budidaya maupun penang¬ 
kapan, perkebunan rempah- 
rempah yang memiliki nilai 
historis tinggi yang sangat menun¬ 
jang unggulan pariwisata. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































ANEKA RAGAM 


06 


2 SEPTEMBER 2019 



waralaba. 


terdiri dari 


Rudi meml 


Mencicipi Omzet Puluhan Juta Rupiah dari Mie Setan 


JAKARTA - Waralaba merupakan 
jalan pintas bagi mereka yang baru 
mau memulai usaha. Tinggal memba¬ 
yar lisensi, dari produk hingga model 
bisnis sudah bisa didapatkan dari si 
pemilik bisnis. Salah satu bisnis yang 
paling sering diwaralabakan adalah 
kuliner. Mulai dari bisnis berskala 
UKM hingga brand internasional 
menggunakan skema ini. 

Seperti Mie Setan Njerit yang ber¬ 
hasil berkembang menggunakan 
skema waralaba. Bisnis ini didirikan 
oleh Rudi Agus sekitar Juni 2015. 
Untuk produknya sendiri lahir dari 
tangan istrinya, Diestha Cindy Mar- 
tha. Kebetulan istrinya memang 
hobi memasak. Sekitar enam bulan 
lamanya sang istri mencari resep 
produk Mie Setan Jerit. 

“Saat itu kami menjual produk han¬ 
ya di outlet kami sendiri. Karena wak¬ 
tu itu melihat peluang, banyak anak 
muda yang suka makan makanan pe¬ 
das. Akhirnya pilihan jatuh ke bisnis 
ini,” ujarnya pada Sabtu (31/8) 

Rudi sengaja memilih mie menjadi 
usahanya lantaran memandang mie 
menjadi salah satu kuliner yang tak 
asing lagi di lidah masyarakat Indo¬ 
nesia. Dia juga menilai penggemar 
mie pun tak kenal usia. Saat membu¬ 
ka outlet pertama Rudi mengeluarkan 
modal sekitar Rp 50 juta. Selain itu 
dia juga memanfaatkan tanah kosong 
milik orang tuanya. Untuk produknya 
sendiri lahir dari tangan istrinya. Keb¬ 
etulan istrinya hobi memasak. Sekitar 
enam bulan lamanya sang istri men¬ 
cari resep produk Mie Setan Jerit. 

Setelah outletnya sukses dan 
memiliki banyak pelanggan setia, 
akhirnya Rudi memutuskan untuk 
mengembangkan bisnisnya melalui 
waralaba. Tepat pada Agustus 2017, 


r 


“Karena belum tau media promo¬ 
si, waktu itu kami menawarkan secara 
langsung kepada siapa saja tentang bisnis 
ini. Sampai pada akhirnya, bertemu den¬ 
gan seseorang di Denpasar. Kita tawarkan 
konsepnya dan test food di rumahnya, 
dan orangnya setuju,” tambahnya. 

Setelah outlet mitra pertamanya itu 
berhasil berkembang, Rudi membuat 
sistem waralabanya dan membuka 
seluas-luasnya pintu kemitraan. 

Hingga saat ini Mie Setan Njerit 
tersebar di 78 outlet. Dari total out¬ 
let itu hanya satu yang dimiliki Rudi, 
sisanya merupakan milik mitra. 

Mie Setan Njerit sendiri menawar¬ 
kan peluang waralaba dengan nilai 


investasi yang ditawarkan cukup 
terjangkau. Ada tiga paket, mulai 
dari Rp 25 juta, Rp 50 juta, dan Rp 
75 juta. 

Nilai investasi Rp 25 juta akan 
mendapatkan perlengkapan dapur, 
perlengkapan promosi, bahan baku 
untuk promosi sebanyak 160 porsi 
dan foto menu. Sementara untuk 
Rp 50 juta akan mendapatkan tam¬ 
bahan kulkas, freezer, meja kursi 8 
set, bahan baku 400 porsi dan kipas 
angin. 

Sementara Rp 75 juta sama dengan 
Rp 50 juta dan ada tambahan neon- 
box, meja dapur, meja kursi 15 set, 
cat mural dan seragam karyawan. 

Produk Mie Setan Njerit sendiri 


eberapa jenis, mulai 
dari Mie Setan Original dengan pi¬ 
lihan level kepedasan 1-20. Lalu ada 
Mie Vampir, Mie Samyang, dan Mie 
Ramen. Selain menjual mie, dia juga 
menyediakan menu lain seperti Nasi 
Goreng Pocong, Nasi Goreng kubu¬ 
ran dan aneka Dimsum 
Ia mengatakan rata-rata dari mitra¬ 
nya bisa mengantongi omzet seki¬ 
tar Rp 90-100 juta per bulan. Jika 
sedang masa puncaknya beberapa 
mitra bisa mengantongi omzet Rp 
170-180 juta. Dari omzet tersebut, si 
mitra bisa mengantongi profit sekitar 
30% Misalnya mitra dapat omzet Rp 
100 juta maka yang dikantongi mitra 
bersih Rp 30 juta per bulan. (DTK) 



ramU di.Gi.taQ 


CAMPAIGN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI : 


- Masyarakat Umum / PNS 
(Perseorangan / Kelompok) : 

> KTP PAPUA 

> KTP LUAR PAPUA 
• Badan Usaha 

JENI8 KONTEN YANO DILOMBAKAN 

- Animasi 

- Video 

- Foto 


Link Persyaratan: https://bit.ly/2YqtxcD 

Waktu Pelaksanaan : 

»1 Agustus - 25 September 2019 

CP : 082197915999 ( Kri» ) 


/ 




Rp. 642.500.000,- 




Dlskomlnfo Provlml Popuo 


SUDUlu #005 




9 

8 

6 




1 


7 



3 




5 

4 





2 



7 




4 




5 

3 

1 








4 

8 

3 




9 




3 



2 





9 

7 




4 



3 


2 




9 

6 

7 




p ? 

| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

p Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

| membingungkan pada awalnya. | 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 I 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

I angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. I 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































ANEKA RAGAM 


2 SEPTEMBER 2019 


07 


Ptinen Rp 200 Juta dari Beijualan Pasta Hasil Skripsi 


JAKARTA - Jakarta - Kesuksesan 
memang bisa datang dari mana saja 
asalkan usaha tersebut dijalankan 
dengan konsisten. Seperti Nicolas 
yang punya penghasilan lumayan 
besar dari usaha yang ternyata be¬ 
rasal dari tugas kampus. 

Nicolas bercerita, bersama ke¬ 
empat teman kampusnya. Dia 
bersama teman-temannya mendi¬ 
rikan Pastabi.Id sebuah rumah 
makan yang menawarkan beragam 
makanan Indonesia dengan sentu¬ 
han inovasi kekinian. 


“Awalnya, Pastabi untuk tugas 
skripsi saja, syarat kelulusan SI,” 
kata Nicolas di Jakarta, Sabtu (31/8). 

Nicolas mengungkapkan, mendi¬ 
rikan rumah makan kuliner ini 
dengan modal awal sekitar Rp 50 
juta. Didirikan persis pada Maret 
2017 dan di pertengahan jalan ke¬ 
empat temannya Nicolas pun fokus 
pada masing-masing pekerjaannya. 
Kemudian pada Agustus 2017 Nico¬ 
las menjalankan Pastabi seorang diri. 

Pastabi terletak di Taman Jajan 
CBD Bintaro. Dikatakan Nicolas, 



TEKA TEKI SILANG #005 


MENDATAR 

i 1. Cegah. 5. Permainan musik tunggal. 9. Pesta Olahraga Nasional, j 
! 10 Buku cerita bergambar. 11. Huruf ketiga abjad Yunani. 13. Atap j 
i tambahan rumah induk. 15. Sungai di Riau. 17. Kumpulan barang-i 
| barang kegemaran. 20. Melambung ke atas. 22. Bilangan genap, j 
| 23. Gerakan tangan ketika berjalan. 26. Elus. 29. Bayi. 31. Penga-i 
| was pekerja. 33. Gugur. 34. Kusir. 35. Banding. 38. Benda langit, i 
j 41. Permainan dengan kartu domino. 42. Sendi tangan. 43. Tatap, i 
| 46. Jarak. 48. Negaranya pahlawan Ptarice Lumumba. 51. Relatif, i 
| 54. Induk binatang. 55. Pajak Bumi dan Bangunan. 56. Mudah dan j 
i senang memakainya. 57. Alamiah. 


MENURUN 

i 1. Kain alas meja. 2. Nona (Betawi). 3. Kejang otot. 4. Letak. 5. Hutan 
i besar. 6. Arak khas jepang. 7. Hembusan angin. 8. Menyerang, 
i 12. Makanan daging cincang dengan cuka. 14. Mengawinkan anak, 
i 16. Kelapa muda. 18. Satu (Inggris). 19. Berjumpa. 21. Tulang rusuk.: 
i 22. Mementingkan diri sendiri. 23. Halus benar. 24. Benih ikan 
I bandeng. 25. Banyak 12 lusin. 27. Teguh hati. 28. Mempergunakan, 
i 30. Tanda baca. 32. Mengambil dengan paksaan. 36. Lapisan tipis, 
i 37. Besar; mulia. 39. Lanjut usia. 40. Lari (Inggris). 42. Paku berulir.: 
i 43. Makanan. 44. Daerah Bebas Becak. 45. Melarat. 47. Pengarang 
prosa. 49. Wanita yang belum kawin. 50. Penyembuh sakit. 52. Garam ! 
(Inggris). 53. Saudara dari suami /istri. 





awal mula menjalankan usaha 
kuliner ini hanya mendapatkan 
omzet kisarn Rp 100-Rp 500 ribu 
per hari dan paling tinggi Rp 1 juta 
itu pun pada saat bulan puasa. 

Hal itu pun tidak membuat pria 
yang baru berusia 23 tahun ini 
menyerah, apalagi menjadi seo¬ 
rang pengusaha di bidang kulin¬ 
er adalah cita-citanya sejak kecil. 
Hasilnya, Nicolas kini berhasil 
membuat usaha kulinernya ramai 
didatangi dari berbagai daerah. 
Berkat inovasinya, Nicolas seka¬ 
rang mampu mencatatkan omzet 
Rp 150-200 juta per bulannya. 

“Awalnya sepi sampai beberapa 
kali pernah mendapat omzet har¬ 
ian nol, sekarang omzet per bulan 
Rp 150-200 jutaan,” tegas dia. 

Omzet yang besar itu berkah 
Pastabi menjual beberapa varian 
makanan seperti pasta, nasi ten- 
derloin, nasi firewings, mie karet, 
dan lainnya. Harga yang ditawar¬ 
kan relatif terjangkau mulai dari 
Rp 15.000-70.000. 

Sekarang, Nicolas mengaku bah¬ 
wa Pastabi sudah memiliki banyak 
pelanggan yang berasal dari Bin¬ 
taro, Ciputat, Serpong, dan Pam- 


ulang. Bahkan kalau akhir pekan, 
terdapat pelanggan yang berasal 
dari Tanjung Priok, Pantai Indah 
Kapuk (PIK), hingga Bekasi. 

“Paling banyak diminati itu vari¬ 
an nasi dan mie. Menu seperti mie 
karet abang, nasi tenderloin bakar, 
nasi ayam geprek,” ujar dia. 

Dengan kesuksesan yang sudah 
didapatkannya sekarang, Nico¬ 
las berpesan untuk para pembaca 
detikFinance yang ingin terjun ke 
dunia usaha. Kunci untuk meraih 
kesuksesan dalam menjalankan 
usaha adalah konsisten, inovasi 
produk. Sebab, untuk bisa bertah¬ 
an dari persaingan yang ada kita 
harus membuat beda produk yang 
kita dagang dengan kompetitor 
kita.“Untuk bertahan di bisnis ini 
adalah inovasi produk, market- 
ing secara berkala, kita juga harus 
memperhatikan pasar kita, mulai 
harga, target market dan lain-lain.” 
katanya. 

Terakhir, bagi yang penasa¬ 
ran dengan makanan-makanan 
Pastabi, bisa langsung datang 
ke Taman Jajan CBD Bintaro, 
atau bisa juga pesan melalui 
aplikasi ojek online. f DTK) 


—-Believe /t or Not!- 


Ripley’s - Percaya atau Tidak! 

“...bahwar tulang manusia bukanlah sebuah tulang besar saja melainkan 22 pasang 
tulang-tulang kecil.” 

“.bahwa 66 persen dari kematian di Perang Sipil Amerika Serikat terjadi akibat penyakit, 
bukan korban perang” 

“...Gurita memiliki tiga organ hati” 


(M*#' 

HUMAN 5KULL le- NOT ONE Gf.W EoNE" 
£DT K&TM6R 22 6MALL&R 


£i)CTy-’Six 

PEkc&nt 

Of "THET 

INI 'Th£ 

CIVIUWAT* 

T>U£ , 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









































































































08 9&Lelemukii 


2 SEPTEMBER 2019 


Jokowi Tetapkan 
Ibukota Baru di Kaltim 

Presiden Joko Widodo telah me¬ 
mantapkan rencana pemindahan ibu 
kota negara Republik Indonesia ke 
Provinsi Kalimantan Timur. Dalam 
konferensi pers di Istana Negara, Ja¬ 
karta, Senin (26/8), Jokowi menga¬ 
takan lokasi tepatnya akan berada di 
Kabupaten Penajam Pasar utara dan 
di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Ia menjelaskan, lokasi tersebut dip¬ 
ilih berdasarkan hasil kajian menda¬ 
lam yang telah dilakukan oleh pemer¬ 
intah secara intensif selama kurang 
lebih tiga tahun. Adapun salah satu 
penyebab dipilihnya lokasi tersebut 
adalah minimnya bencana alam. 

“Kenapa di Kaltim? Risiko bencana 
minimal, baik bencana banjir, gem¬ 
pa bumi, tsunami, kebakaran hutan, 
gunung api dan tanah longsor. Yang 
kedua, lokasinya yang strategis, bera¬ 
da di tengah tengah Indonesia.Yang 
ketiga, berdekatan dengan wilayah 
perkotaan yang sudah berkembang, 
yaitu Balikpapan dan Samarinda. 
Yang keempat, punya infrastruktur 
yang relatif lengkap.Dan yang kelima 
telah tersedia lahan yang dikuasai pe¬ 
merintahan seluas 180 ribu hektar,” 
ungkap Jokowi. 

Jokowi pun kembali menegaskan 
pemindahan Ibu Kota negara ke 
Kaltim, dikarenakan beban DKI Ja¬ 
karta yang sudah terlalu berat sebagai 
pusat pemerintahan, pusat bisnis, 
pusat keuangan, pusat perdagangan, 
dan pusat jasa. 

“Kita tidak bisa terus menerus mem¬ 
biarkan beban Jakarta dan beban pu¬ 
lau Jawa yang semakin berat, dalam 
hal kepadatan penduduk. Kemacetan 
lalu lintas yang sudah terlanjur parah, 
dan polusi udara, dan air yang harus 
kita perbaiki. Dan ini bukan kesalah¬ 
an pemprov DKI Jakarta, tapi terlebih 
karena besarnya beban yangg diberi¬ 
kan perekonomian Indonesia kepada 
Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan 
ekonomi antara Jawa dan luar Jawa 
yang terus meningkat, meskipun se¬ 
jak 2001 sudah dilakukan otonomi 
daerah,” jelas Jokowi. 

Ditambahkannya, total kebutuhan 
anggaran untuk ibu kota baru mem¬ 
butuhkan kurang lebih Rp466 trilli- 
un. Sekitar 19 persen dana anggaran 
itu akan berasal dari APBN, sementa¬ 
ra sisanya berasal dari KPBU dan in¬ 
vestasi langsung swasta dan BUMN. 

Setelah tidak menjadi ibu kota neg¬ 
ara, kata Jokowi, Jakarta akan tetap 
menjadi prioritas pembangunan dan 
terus dikembangkan menjadi kota 
bisnis, kota keuangan, pusat perda¬ 
gangan dan pusat jasa, berskala re¬ 
gional dan global. 

Untuk memantapkan langkah 
ini, Jokowi sudah mengirim surat 
kepada Ketua DPR RI. Pemer¬ 
intah pun akan segera memper¬ 
siapkan RUU, untuk kemudian 
disampaikan ke DPR.(VOA) 

Boris Johnson Bekukan 
Parlemen Inggris 

PM Inggris Boris Johnson mengha¬ 
dapi kecaman yang meningkat, Kamis 
(29/8), menyusul tindakannya mem¬ 
bekukan parlemen hingga akhir Okto¬ 
ber, beberapa pekan sebelum Inggris 
dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa. 

Langkah yang diambil Rabu (28/8) 
itu segera mengundang reaksi mar- 



rencana Johnson untuk menarik 
Inggris ke luar dari Uni Eropa tanpa 
kesepakatan pada tanggal 31 Ok¬ 
tober, dan memangkas waktu yang 
mereka miliki untuk menghalangi 
usaha Johnson itu dan menghindari 
resiko pemisahan diri yang kacau. 

Manuverjohnsonmemicu protes di 
luar parlemen dan di sejumlah kota. 
Sebuah petisi Online yang menen¬ 
tang langkah itu telah ditandatan¬ 
gani oleh lebih dari 1 juta orang. 

Langkah itu juga menimbulkan 
friksi di dalam tubuh partai John¬ 
son, Partai Konservatif, dan men¬ 
dorong munculnya tudingan dari 
para pengecam bahwa pemerintah 
mengancam demokrasi Inggris 
karena mengabaikan norma-norma 
konstitusi tidak tertulis negara itu. 

Namun, Ketua Majelis Rendah Ing- 
grisjacob Rees-Mogg,membela lang¬ 
kah Johnson. Dalam sebuah wawan¬ 
cara dengan BBC, ia menggambarkan 
penolakan terhadap langkah Johnson 
itu sebagai kebohongan, dan sen¬ 
gaja diciptakan oleh mereka yang 
tidak menginginkan manfaat dari 
pemisahan Inggris dari Uni Eropa. 

Gugatan hukum juga muncul. Se- 
jumalh legislator telah meminta se¬ 
buah pengadilan Skotlandia untuk 
memutuskan bahwa pembekuan 
parlemen ilegal. Tokoh anti-Brex- 
it terkemukaGinal Millermenga- 
takan, ia telah meminta evaluasi 
hukum yang dipercepat yang mem¬ 
persoalkan akibat dan maksud 
dari pembekuan parlemen. (VOA) 

Istana Undang. Pers 
Bahas Kondisi Papua 

Sejumlah organisasi jurnalis me¬ 
menuhi undangan Kedeputian V 
Kantor Staf Presiden untuk mem¬ 
bahas strategi penanganan komu¬ 
nikasi publik di Papua. Pertemuan 
dilakukan di Gedung Bina Graha, 
Kompleks Istana Negara Jakarta, 
Jumat (30/8). Adapun organisasi 
wartawan yang hadir antara lain 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI), Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indo¬ 
nesia (IJTI) dan Dewan Pers. 

Ketua AJI Abdul Manan mengu¬ 
sulkan pencabutan pemblokiran 
internet karena kebijakan tersebut 
membuat jurnalis mengalami kesu¬ 
litan melakukan verifikasi informa¬ 
si terkait aksi-aksi dan kekerasan di 
Papua dan Papua Barat. 

“Kita belum tahu persis manfaat 
pemblokiran bagi penanggulangan 
hoaks yang dijadikan alasan pemer¬ 
intah. Tapi kami menilai kerugian 
yang diakibatkan pemblokiran itu 
lebih banyak. Karena membatasi 
hak masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang benar,” jelas Abdul 


ANTAR BANGSA 


Manan kepada VOA, Jumat (30/8). 

Ia menambahkan pemblokiran 
data seluler juga merugikan pe¬ 
merintah. Sebab, kebijakan-kebi¬ 
jakan yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah tidak dapat tersalurkan 
dengan baik ke masyarakat Papua. 
Semisal soal penindakan terhadap 
orang-orang yang diduga melaku¬ 
kan tindakan rasisme di Surabaya, 
Jawa Timur. Padahal tindakan ra¬ 
sisme itulah yang menjadi pemicu 
rentetan aksi di Tanah Papua. 

“Pemerintah jangan sibuk men¬ 
gatasi asap tapi kurang serius atasi 
apinya. Apinya itu kan soal rasisme 
oleh aparat keamanan seperti da¬ 
lam kasus di Surabaya. Dengan 
memproses hukum secara serius 
pelakunya,” tambahnya. 

Sementara Sekjen IJTI Indria Pur¬ 
nama Hadi mengatakan lembagan¬ 
ya mengusulkan agar pemerintah 
menunjuk orang atau lembaga yang 
dapat memberikan semua informa¬ 
si tentang peristiwa Papua kepada 
jurnalis. Hal tersebut untuk mence¬ 
gah timbulnya informasi yang 
simpang siur di masyarakat dan 
mencegah kericuhan di Papua mel¬ 
uas di tengah pemblokiran internet. 

“Papua ini kalau kita ibaratkan 
misalkan kalau gempa bumi ben¬ 
cana alam, ini adalah bencana sosial 
sehingga harus ditangani khusus. 
Jadi, kita usulkan dibuat semacam 
gugus tugas yang menangani itu, se¬ 
hingga jurnalis ketika menghubungi 
orang atau lembaga yang ditun¬ 
juk mendapatkan konfirmasi dari 
semua peristiwa di Papua,” jelas dia. 

Sejauh ini belum ada tanggapan 
dari Deputi V Kantor Staf Presiden 
Jaleswari Pramodhawardani terkait 
pertemuan dengan komunitas pers 
ini. Namun, menurut Abdul Manan, 
Dani menyimpulkan dua poin, yaitu 
pencabutan pemblokiran data selu¬ 
ler dan perlunya juru bicara Papua 
dalam pertemuan tersebut. Menurut¬ 
nya, dua usulan ini akan segera ditin¬ 
daklanjuti oleh kementerian terkait. 

Hasil konfirmasi yang dilakukan 
VOA ke jurnalis di Manokwari Pap¬ 
ua menyebutkan akses data seluler 
dan internet di sana belum pulih. 
Para jurnalis menggunakan SMS 
atau pesan pendek untuk mengirim 
berita ke redaksi masing-masing. 

“Wi-Fi hanya satu titik saja yang 
bisa. Di hotel Swissbel karena mer¬ 
eka pakai satelit,” jelas jurnalis yang 
tidak mau disebut namanya. (VOA) 


Peretas Bajak Akun 
Bos Twitter 



Para peretas sempat membajak 
akun CEO Twitter, Jack Dorsey hari 
Jumat (30/8) dan mengirimkan se- 
jumlahcuitanrasis dan vulgar kepa¬ 
da 4,2 juta pengikutnya. 


Sebagian tweet itu sempat bertah¬ 
an sekitar 30 menit sebelum Twitter 
menghapusnya. Cuitan itu terma¬ 
suk pesan seperti “Hitler tidak ber¬ 
salah” dan, dengan menggunakan 
kata-kata kasar kepada Dorsey 
merujuk pencekalan akun tertentu. 

Twitter mengatakan sedang 
menyelidiki insiden itu. Perusa¬ 
haan yang berbasis di San Francisco 
ini menangguhkan sejumlah akun 
yang di-retweet oleh peretas keti¬ 
ka mereka menguasai akun Dors¬ 
ey. Twitter juga menangguhkan 
akun yang tampaknya bertanggung 
jawab atas peretasan itu. 

Berdasarkan beberapa tweet yang 
dikirim dari akun Dorsey, sebuah 
grup bernama “Chuckle Squad” 
kemungkinan bertanggung jawab. 
Selain mendapatkan akun yang ti¬ 
dak ditangguhkan, grup itubelum 
mengatakan alasan mengapa mere¬ 
ka meretas akun Dorsey. 

Jawabannya mungkin sederhana, 
karena bisa meretasnya.Meskipun 
Dorsey menggunakan dua faktor 
otentikasi untuk akun Twitter-nya, 
peretas telah mempelajaricara men¬ 
gatasi langkah keamanan ekstra ini. 
Twitter menolak berkomentar ketika 
ditanya apakah Dorsey menggunakan 
login dua faktor untuk akunnya. 

Peristiwa itu terjadi ketika Twitter dan 
Dorseyberjanji untuk meningkatkan 
“kesehatan” dan kesopanan wacana 
pada layanan media sosial itu.menin- 
dak pidato kebencian dan pelecehan. 

Twitter yang sejak lama dikecam 
karena membiarkan perilaku buruk 
merajalela,berusaha mengendalikan 
para pelaku terburuk, melarang akun 
yang melanggar persyaratannya dan 
membuat pengguna sulit menyem¬ 
bunyikan identitasnya. (VOA) 

BTM Minta DLHK 
Jayapura Rangkul Komunitas 

Menindaklanjuti persiapan Adi¬ 
pura Kencana, Pemerintah Kota 
Jayapura melalui Wali Kota Jay¬ 
apura Dr Benhur Tomi Mano, MM 
meminta Dinas Lingkungan Hid¬ 
up dan Kebersihan (DLHK) mer¬ 
angkul komunitas anti sampah. 

“DLHK saya minta harus mer¬ 
angkul komunitas anti sampah, 
harus ada koordinasi dan diberikan 
akomodasi agar aksi bersih-bersih 
dapat terlaksana baik,” katanya 
pada kegiatan Strategi Keberlanju- 
tan Program Adipura di Aula Sian 
Soor, Selasa (27/8). 

Pemerintah Kota Jayapura men¬ 
ganggarkan dana kebersihan terbe¬ 
sar dari bidang lain. Hal ini karena 
anggaran dibebankan untuk mem¬ 
biayai 500 lebih personil petugas 
kebersihan, kendaraan angkut 
sampah, Tempat Penampungan 
Sementara dan 10 hektar Tempat 
Penampungan Akhir di Koya Kos- 
so. Keterlibatan masyarakat sangat 
enting dalam menunjang kebersi- 
an di ICota Jayapura. 

Untuk itu, DLHK diminta men¬ 
data jumlah Kepala Keluarga dan 
ton sampah rumah tangga perbulan 
yang dihasilkan. Prestasi Adipura 
kali ke-7 ini merupakan capaian 
yang disebut Adipura Kencana, tang 
diberiian Kementrian Lingkungan 
Hidup RI. Penilaian Adipura dilaku¬ 
kan oleh pakar yang profesional di 
bidangnya dan merupakan capaian 
prestisius bagi daerah. (K03) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












ANTAR BANGSA 


Masyarakat Pakistan 
Tak Permasalahkan Khasmir 

Seruan Perdana Menteri Pakistan 
bagi rakyatnya untuk menunjukkan 
solidaritas mereka dengan rakyat 
Kashmir dengan berdiri di luar 
rumah mereka, toko-toko dan kan¬ 
tor-kantor selama 30 menit pada 
hari Jumat, tampaknya mendapat 
tanggapan yang kurang berseman¬ 
gat. Banyak yang mempertanyakan 
efektivitas gerakan tersebut. 

“Apapun yang mereka lakukan 
dikerjakan tanpa rencana. Agitasi 
semacam ini tidak efektif. Masyaakat 
berpikir ini tidak akan membantu 
Kashmir,” kata Malik Tahir Mah- 
mood, pedagang yang berdiri di luar 
tokohnya di ibukota, Islamabad. 

Ketika ditanya apakah ia akan 
meninggalkan tokonya dan berdiri 
di luar, seorang pemilik toko lainn¬ 
ya, Shahwez Khattak, mengatakan 
ia akan mengikuti apa yang dilaku¬ 
kan orang lain di pasar, tetapi ia 
menambahkan bahwa ia tidak men¬ 
gerti maksud tindakan ini. 

Perdana Menteri Imran Khan 
mengumumkan langkah tersebut 
untuk memprotes India. New Del¬ 
hi melucuti status khusus wilayah 
Kashmir yang dikuasainya - men¬ 
cabut otonomi yang diberikan 
kepada kawasan tersebut. Untuk 
menghindari pembalasan dari warga 
setempat, pemerintah India menger¬ 
ahkan ribuan personel keamanan 
tambahan, mengumumkan jam la¬ 
rangan keluar rumah, membekukan 
seluruh layanan telepon, dan menut¬ 
up saluran-saluran televisi, sehingga 
efektif memutuskan hubungan ka¬ 
wasan tersebut dari dunia. 

Pakistan, yang juga mengklaim 
wilayah Kashmir yang disengketakan 
itu, menanggapi dengan mengusir 
komisioner tinggi India dan memutus¬ 
kan sebagian hubungan perdagangan 
dan transportasi dengan India. (VOA) 

Persaingan Capres 
Demokrat Kian Mengecil 

Persaingan memperebutkan 
nominasi calon presiden dari Par¬ 
tai Demokrat yang akan meng¬ 
hadapi Presiden Donald Trump 
pada pemilu tahun depan sedikit 
menunjukkan kejelasan. Sejumlah 
kandidat telah menyatakan mundur 
dari persaingan yang tadinya diikuti 
lebih dari 20 orang. 

Yang terbaru mengundurkan diri 
adalah Senator Kirsten Gillibrand. 
Ia tidak lolos kualifikasi untuk bisa 
berpartisipasi dalam debat 12 Sep¬ 
tember mendatang karena tingkat 
dukungan terhadapnya yang rendah 
pada beberapa jajak pendapat. 

Karena begitu banyaknya kandidat, 
dua debat sebelumnya dibagi dalam 
dua sesi. Namun debat September 
hanya akan diikuti 10 kandidat kare¬ 
na Partai Demokrat menetapkan 
syarat yang lebih ketat untuk bisa 
berpartsipasi dalam debat itu. 

Selain Gillibrand, Senator Mi- 
chael Bennet, Gubernur Montana 
Steve Bullock, anggota DPR Tulsi 
Gabbard, milyarder Tom Steyer 
dan penasehat spiritual Marianne 
Williamson gagal mendapat ting¬ 
kat dukungan dua persen pada em¬ 
pat jajak pendapat dan donasi dari 
130.000 orang. 

Namun, kecuali Gillibrand, mere¬ 


ka yang gagal lolos kualifikasi debat 
mendatang itu tidak mengumum¬ 
kan keputusan mereka untuk men¬ 
gakhiri pencalonan diri mereka. 
(VOA) 

Persiapan Jelang Hari 
Jadi Kota Bandung 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Bandung meny¬ 
iapkan sejumlah acara untuk me¬ 
meriahkan Hari Jadi ke-209 Kota 
Bandung. Salah satu sajian utamanya 
adalah, Glow Art Festival di Kiara Ar- 
tha Parkpada 12 Oktober mendatang. 

Kepala Bidang Produk Seni dan 
Budaya Disbudpar Kota Bandung, 
Sigit Iskandar mengungkapkan, 
Glow Art Festival akan menjadi 
kemeriahan baru dalam perayaan 
hari jadi Kota Bandung pada 2019 
ini. Beragam atraksi seni dan bidaya 
tradisi bakal dipadukan dengan 
kecanggihan teknologi siap meng¬ 
hibur warga Kota Bandung dan 
wisatawan. 

“Rangkaian acaranya berisi karna¬ 
val dengan ciri khas masing-msing 
wilayah, pagelaran wayang kontem¬ 
porer. Juga ada hologram tentang ki¬ 
nerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Bandung yang disorotkan ke dancing 
fountain,” kata Sigit di acara Bandung 
Menjawab di Balai Kota Bandung, 
Jalan Wastukancana, Kamis (29/8). 

Sigit memaparkan, rangkaian ke¬ 
giatan hari jadi ke-209 ini akan di¬ 
buka dengan pertemuan para pegiat 
jejaring sosial. Dalam kesempatan 
tersebut akan dimaksimalkan untuk 
membuat promosi Kota Bandung 
secara serentak di pelbagai lini jejar¬ 
ing sosial. “Rangkaian Hari Jadi Kota 
Bandung 2019 dimulai dari kegiatan 
instameet, yaitu acara temu penggu¬ 
na instagram dan mempromosikan 
Kota Bandung. Terus ada Qasidah, 
acaranya nanti diselenggarakan di 
Teras Cibiru, dan ada Historace, 
yaitu lomba-lomba ke gedung cagar 
budaya atau tempat bersejarah di 
Kota Bandung,” terangnya. 

Lebih lanjut Sigit menuturkan, 
rangkaian acara rutin lainnya juga 
siap digelar untuk memeringati hari 
jadi Kota Bandung yang jatuh tepat 
pada 25 September. Diantaranya yak¬ 
ni ziarah ke makam leluhur pendiri 
Kota Bandung, upacara peringatan 
dan sidang paripurna bersama para 
anggota dewan yang baru terpilih. 

Seperti tahun sebelumnya, Bandung 
Great Sale juga kembali digelar. “Past¬ 
inya nanti ada Bandung Great Sale 
di banyak tempat pusat perbelanjaan 
dan tempat lainnya se Kota Bandung 
selama satu bulan dari 7 September-6 
Oktober,” pungkasnya. (L10) 

AS Peringatkan Bahaya 
Penggunaan Ganja 

Pemerintahan Amerika Serikat 
pada Kamis (29/8), memperin¬ 
gatkan remaja dan wanita hamil 
agar tidak menggunakan ganja, 
menyebutnya “obat berbahaya.” 

“Meskipun anggapan akan bahaya 
ganja berkurang, sesungguhnya yang 
menakutkan adalah potensi nyata 
bahaya meningkat” kata Kepala Op¬ 
erasional Korps Layanan Kesehatan 
Masyarakat AS, A.Jerome Adams. 

Adams bersama Menteri Keseha¬ 
tan dan Layanan Kemanusiaan AS 
Alex Azar mengatakan konsentra¬ 


2 SEPTEMBER 2019 


09 g&Lelemuku 



si THC - bahan kimia dalam ganja 
yang memberi pengguna perasaan 
mengawang tinggi - sekarang tiga 
kali lebih tinggi daripada di tahun 
1990-an dan awal 2000-an. 

“Ini bukan ganja seperti era ibu 
anda,” kata Adams. “Semakin tinggi 
kadar THC, semakin tinggi risikonya.” 

Adams mengatakan, seringnya 
penggunaan ganja oleh remaja bisa 
mempengaruhi perkembangan otak 
terutama bagian-bagian yang ter¬ 
kait dengan perhatian, ingatan, dan 
pengambilan keputusan. 

Perempuan hamil yang menggu¬ 
nakan obat itu membuat janin berisiko 
terkena gangguan perkembangan otak, 
berat lahir yang lebih kecil, dan masalah 
perilaku di masa kanak-kanak. 

Para dokter mengatakan perempuan 
hamil yang merokok atau mengisap 
ganja untuk meredakan mual di pagi 
hari harus menghentikannya. 

Azar mengatakan Presiden Don¬ 
ald Trump menyumbang sekitar 
AS$ 100.000 dari gaji tahunannya 
untuk mendanai kampanye digital 
guna menyoroti risiko ganja. 

Ganja masih ilegal di tingkat fed¬ 
eral, tetapi sejumlah negara bagian 
telah melegalkan jumlah terbatas 
untuk keperluan rekreasi atau medis, 
membuat banyak orang yakin zat itu 
relatif tidak berbahaya. (VOA) 

Australia Batasi Campur 
Tangan Asing di Universitas 

Australia mengumumkan, Rabu 
(28/8), telah membentuk satuan tu¬ 
gas untuk menangkal usaha-usaha 
pemerintah asing mencampuri uru¬ 
san universitas-universitas Australia. 

Langkah itu diambil menyu¬ 
sul munculnya kekhawatiran atas 
meningkatnya pengaruh China 
terhadap universitas-universitas 
Australia, di mana mahasiswa asal 
China merupakan kelompok ma¬ 
hasiswa asing terbesar. Para ma¬ 
hasiswa demonstran pro-Beijing 
baru-baru ini bentrok dengan para 
pendukung demokrasi Hong Kong 
di kampus-kampus Australia. 

Australia juga mengkhawatir¬ 
kan pengaruh lembaga-lembaga 
Confucius yang didanai Beijing di 
universitas-universitas Australia. 
Menteri Pendidikan Dan Tehan 
mengatakan, sebagian anggota sat¬ 
uan tugas itu adalah staf universitas 
dan sisanya adalah pejabat pemerin¬ 
tah. Satuan tugas itu akan mencak¬ 
up kelompok kerja keamanan siber 
yang bertugas melindungi jaringan 
internet universitas terhadap kemu¬ 
ngkinan terjadinya peretasan. 

China mengecam langkah Aus¬ 
tralia itu. Menurut Beijing, tud¬ 
ingan bahwa China melakukan 
infiltrasi mengada-ada dan meny¬ 
impan motif terselubung. (VOA) 


Paripurna Sumpah Janji 
Anggota DPR Kota Kupang 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Kupang, NTT 
dalam rangka Peresmian dan Pen¬ 
gucapan Sumpah/Janji sebanyak 40 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Kupang Masa Jabatan 
2019 - 2024 berlangsung di Ruang 
Sidang DPRD Kota Kupang, Senin 
(26/8). Pengucapan sumpah/janji 
para anggota DPRD dipandu oleh 
Ketua Pengadilan Negeri Kias I A 
/ Pengadilan Hubungan Industrial 
/ Pengadilan Tipikor Kupang, Dju 
Jhonson Mira Mangngi, SH, MH 
dihadapan Walikota Kupang, Dr. 
Jefirstson R. Riwu Kore, MM serta 
para undangan yang hadir. 

Ketua Sementara DPRD Kota 
Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos men¬ 
yampaikan terima kasih kepada para 
anggota DPRD periode 2014-2019 
yang telah melaksanakan tugas se-op- 
timal mungkin dalam menampung as¬ 
pirasi masyarakat dan memperjuang¬ 
kannya. “Kepada anggota yang baru 
mari kita bersatu untuk membangun 
kota ini serta memberikan pelayanan 
terbaik bagi masyarakat,” tambahnya. 

Sementara itu Wali Kota Kupang Dr. 
Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH 
menyampaikan selamat kepada para 
anggota DPRD yang telah diresmikan 
serta diambil sumpah/janjinya pada 
hari ini. “Kami berharap, DPRD dan 
Pemerintah dapat saling bahu mem¬ 
bahu sesuai peran masing-masing 
dalam membangun daerah ini. Kita 
pergunakan kepercayaan rakyat se¬ 
baik baiknya dengan memberikan pe¬ 
layanan maksimal mungkin,” kata dia. 

Walikota juga mengapresiasi set¬ 
inggi-tingginya kepada para anggo¬ 
ta DPRD yang telah menyelesaikan 
masa jabatannya atas kerja keras 
yang ditunjukan selama ini dalam 
memperjuangkan aspirasi rakyat. 
Kepada anggota yang baru dilan¬ 
tik, dirinya berharap semoga ke¬ 
bersamaan antara pemerintah dan 
legislatif yang telah terjalin selama 
ini semakin kokoh dan memperat 
hubungan antar DPRD dan Pemer¬ 
intah kedepan untuk membangun 
Kota Kupang. (K04) 

10 Nama Capim KPK 
Lolos Kesehatan 

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganar- 
sih mengatakan pihaknya akan menyer¬ 
ahkan 10 nama capim KPK yang lolos 
tes kesehatan, wawancara dan uji pub¬ 
lik yang telah berakhir pada hari ini ke 
Presiden Joko Widodo pada Senin (2/9). 
Menurutnya, waktu tersebut sudah ses¬ 
uai dengan target yang ditentukan. 

Dari serangkaian hasil tes kesehatan, 
wawancara dan uji publik tersebut, 
dalam beberapa hari ke depan pihak¬ 
nya akan merapatkan dan memutus¬ 
kan siapa saja dari 20 orang tersebut 
yang lolos menjadi 10 besar. Nantinya 
10 orang yang terpilih akan menjal¬ 
ani uji kelayakan ataufit and proper 
testyang akan dilakukan oleh DPR RI. 

Yenti merespon berbagai tangga¬ 
pan publik yang mempertanyakan 
kredibiltas capim KPK yang dilolo¬ 
skan timnya. Banyak yang menilai 
mayoritas capim tidak menguasai 
lembaga KPK dan tentang hukum. 
Namun ia meyakinkan capim KPK 
yang ada hingga saat ini merupakan 
yang terbaik dari yang ada. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









2 SEPTEMBER 2019 


OPINI 


Dewan Pers Patut Sambut Fenomena 40 Ribuan Media Online di Indonesia 

Oleh: JacobEreste* 


Dari Redaksi... 


V 



Wajib Lindungi Anak-Anak Tanimbar 

KEKERASAN terhadap anak semakin tinggi dari 
tahun ke tahun dan semakin meningkat, namun kabar 
baiknya hukum semakin berpihak kepada mereka yang 
dilecehkan. Khususnya di Tanimbar hal ini adalah kesem¬ 
patan yang baik untuk menghukum para pelaku kejahatan 
seksual yang selama ini masih berkeliaran dan bersem¬ 
bunyi di balik tameng tradisi dan adat. 

Kabar baik ini wajib kita sambut sebab sangat mem¬ 
bantu mengurangi tingkat kejahatan yang selama ini ma¬ 
sih susah untuk diungkap. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Prof. DR. Yohana 
Susana Yembise, Dip. Apling, MA mengungkapkan bahwa 
hukuman pidana kebiri sudah final dan akan mengikat 
semua pihak untuk tunduk pada ketentuan Undang-Un¬ 
dang (UU) tersebut. 

Menteri Yohana sendiri telah mengapresiasi penuh 
keputusan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak ke¬ 
jahatan kekerasan seksual yang pertama kali dikeluarkan 
oleh Pengadilan Negeri Mojokerto bagi terdakwa Aris bin 
Syukur, yaitu Pemberatan hukuman dalam bentuk pem¬ 
berian suntikan kimia atau kebiri yang tertuang dalam 
Undang - Undang (UU) Nomor 17 tahun 2016. 

Hukum tersebut akan berlaku di seluruh Indo¬ 
nesia dan tidak terkecuali di Tanimbar, sehingga 
peran semua pihak di Kabupaten Tanimbar sangat 
dibutuhkan agar Bumi Duan Lolat dapat bebas dari 
tindak kekerasan terhadap generasi muda yang se¬ 
cara langsung akan memberikan dampak positif 
kepada masa depan mereka dan dunia. (Redaksi) 


“.40 ribuan media online di Indonesia telah 

menumbangkan dominasi media meanstrem.....” 

Dewan Pers yang lebih terkesan memaksa agar 
organisasi pers mau melakukan verifikasi dari 
keorganisasiannya dengan Dewan Pers agaknya 
akan sia-sia selam Dewan Pers tidak mengubah 
watak dan perangainya hanya sebagai pengawas, 
pemantau atau semacam momok yang cuma akan 
menambah beban bagi insan pers yang memiliki 
karakteristik unik nyaris tak berbeda dengan sifat 
dan sikap kaum seniman. Mereka sangat damba 
pada kebebasan yang tidak rumit dan tak ber¬ 
tele-tele, apalagi birokratis sifatnya. 

Pernyataan Mohamad Nuh selaku Ketua De¬ 
wan Pers yang menggiring opini publik dan me¬ 
nekan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
agar tidak melakukan kerjasama dengan penge¬ 
lola media yang belum terverifikasi oleh Dewan 
Pers jelas sungat kontraversi dengan tatanan 
ideal dari Dewan Pers yang bisa dihadikan pa¬ 
nutan. Demikisn juga enggannya Dewan Pers 
untuk merangkul media yang belum terverifika¬ 
si itu dan mau mengakui keberadaan sejumlah 
organisasi pers dengan cara yang bijak misalnya 
melakukan pembinaan dan pelatihan, tidak ha¬ 
nya untuk pengetahuan di bidang pers semata, 
tapi juga dalam membangun organisasi pers yang 
sehat guna melindungi dan meningkatkan kese¬ 
jahteraan insan pers dalam arti luas. 

Jika sungguh mau mengacu pada UUD 1945 
yang asli maupun yang telah diubah pada tahun 
2002, jelas sejali pada Pasal 28D menyatakan ( 1 ) 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Bahkan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja. Kecuali itu pun 
Dewan Pers bisa mengacu pada ayat (3) UUD 
2002 yang juga menyatakan bahwa; Setiap war¬ 
ga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan. 

Lalu mengapa Dewan Pers masih mau di- 
belenggu oleh stigma Orde Baru untuk tetap 
bersikukuh menjadi semacam centeng pengawas 
yang tidak memberikan kontribudi positif guna 
memajukan dan mensejahterakan insan pers ? 

Bahkan Pasal 28F UUD 2002 pun menya¬ 
takan bahwa; Setiap orang berhak untuk ber¬ 
komunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial¬ 
nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyam¬ 
paikan informasi denggan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. Jadi untuk sanksi bagi 
insan pers yang mekakukan pelanggaran bisa di¬ 


jerat oleh UU UTE. Artinya sanksi etik itu bisa 
dilampaui oleh sanksi pidana yang lebih menger¬ 
ikan bagi insan pers jika melakukan pelanggaran. 
Lantas apa pasalnya yang membuat Dewan Pers 
tidak melihat puluhan ribu media sosial yang 
ada di Indonesia bukan sebagai potensi yang bisa 
dikembangkan potensinya untuk ikut memba¬ 
ngun bangsa Indonesia yang cerdas, kritis serta 
mau dan mampu memanfaatkan informasi den¬ 
gan baik dan benar guna menata hidup dan ke¬ 
hidupan yang lebih baik dan lebih beradab ? 

Pengalaman semasa Presiden Gus Dur yang 
membubarkan Departemen Penerangan itu bisa 
dipahami karena semangat dan birahi lembaga 
atau instansi tersebut hanya ingin menghambat 
kebebasan pers yang ingin menyampaikan berita 
yang sesungguhnya terjadi, bukan berita yang se¬ 
lalu diklaim hoax oleh rezim penguasa agar war¬ 
ga masyarakat pun menganggap tak pernah terja¬ 
di aoa-apa. Padahal reslitasnya sangat buruk dan 
mengerikan. Artinya, Dewan Pers sangat diharap 
tidak menjadi bagian dari lembaga atau instansi 
pembungkam insan pers untuk menyampaikan 
kejadian atau peristiwa yang sesungguhnya terja¬ 
di dan dialami oleh masyarakat. 

Dewan Pers — termasuk Kementerian Pen¬ 
erangan — janganlah cuma mau mengatur dan 
membatasi kemerdekaan pers di Indonesia, jika ti¬ 
dak boleh disebut menjadi lembaga pembungkam. 

Apalagi sekarang keanggotaan Dewan Pers 
tidak lagi ada wakil dari Pemerintah. Tidak ada 
pula hak untuk campur tangan dalam sistem dan 
mekanisme kerja institusi dan keanggotaan dari 
Dewan Pers, meski keanggotaannya masih harus 
ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 

Dewan Pers patut menangkap fenomena 
menjamurnya media online yang tidak mungkin 
dibunuh atau dusingkirkan. Agaknya fenome¬ 
na serta trand media online yang telah merebut 
dominasi media maenstrem selama ini harus 
diakui dan patut diperhitingkan. Karenanya me¬ 
dia online perlu memiliki wadah guna menghim¬ 
pun kemuatan dari 40 ribuan media online yang 
ada di Indonesia — dan selama ini diabaikan oleh 
Dewan Pers seperti ribuan jumlah media cetak 
lainnya yang enggan ikut verifikasi yang dilaku¬ 
kan Dewan Pers — karena memang manfaatnya 
untuk organisasi pers maupun insan pers itu 
sendiri nyaris tidak ada. Karena yang ada hanya 
sekedar memperkuat legalitas dan otoritas dari 
Dewan Pers untuk memperoleh bargaining posu- 
tion dengan pihak pemerintah yang cuma ingin 
agar insan pers dapat melansir berita yang man¬ 
is-manis saja, tak boleh kritis apalagi mengkritisi 
pemerintah. *** 

* Penulis adalah kolumnis di Banten Today 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















SAMBUNGAN 


Yohana... 

melindungi mereka dari kekerasan,” 
tegas Menteri Yohana. 

Selanjutnya Menteri Yohana 
menyatakan komiten dari pemda 
Tanimbar dengan melaksanakan 
berbagai kegiatan yang gencar men¬ 
gajak semua pihak untuk membantu 
mencegah kekerasan terhadap anak 
ini menunjukkan perhatian yang 
serius untuk menciptakan generasi 
anak-anak Indonesia yang terbaik. 

“Sudah saatnya anak-anak Ta¬ 
nimbar mendapat perhatian besar, 
tidak boleh lagi ada kekerasan yang 
menimpa anak-anak. Kekerasan ter¬ 
hadap anak bisa terjadi di sekolah 
oleh guru dan teman sebaya, bully- 
ing dan juga kekerasan oleh orangtua 
mereka sendiri. Khusus orangtua to¬ 
long tidak lagi memukul anak-anak. 
Undang-Undang Perlindungan 
Anak menegaskan hukuman pidana 
hingga 5 tahun penjara bagi pelaku 
kekerasan fisik,” tegas Yohana. 

Yohana menambahkan penca¬ 
paian menjadi Kabupaten Layak 
Anak (KLA) adalah tugas berat. Itu 
sebabnya pemerintah daerah harus 
bekerjasama dengan organisasi ke¬ 
masyarakatan, tokoh adat, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, dan mas¬ 
yarakat itu sendiri untuk tercapain¬ 
ya KLA. Pencapaian KLA merupa¬ 
kan salah satu upaya membentuk 
SDM Unggul sesuai dengan komit¬ 
men kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo ke depan guna mewujud¬ 
kan Indonesia Layak Anak (IDO¬ 
LA) tahun 2030 dan penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan. 

Salah satu lembaga yang dapat 
mendukung penghapusan ke¬ 


kerasan adalah gereja. Ment¬ 
eri Yohana menyebutkan gereja 
memiliki peran besar mendukung 
pemerintah melakukan pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan dan 
anak yang rentan menjadi korban. 

“Saat ini baru satu sinode yaitu 
Gereja Masehi Injili Minahasa yang 
berkomitmen menjadi Gereja Ramah 
Anak. Saya mendorong gereja lain 
untuk tergerak menjadikan sinode¬ 
nya masing-masing bergerak bersa¬ 
ma pemerintah mendukung upaya 
pencegahan kekerasan terhadap anak 
dan memutus mata rantai kekerasan 
melalui advokasi kepada para jemaat¬ 
nya. Pemerintah akan mendampingi 
menyusun panduan perlindungan 
anak dan tumbuh kembang anak,” 
ujar Menteri Yohana saat membuka 
diskusi pencegahan kekerasan di Ge¬ 
reja Protestan Maluku (GPM) Jemaat 
Ebenhaezer Saumlaki. 

Beberapa perangkat hukum un¬ 
tuk melindungi anak-anak dan juga 
perempuan diakui Menteri Yohana 
sudah cukup kuat, seperti UU Peng¬ 
hapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT), UU Perlindungan 
Anak dan UU No.17 tahun 2016 
tentang Suntik Kimia (Kebiri) se¬ 
hingga tidak ada lagi alasan untuk 
mendiamkan kasus kekerasan. 

“Gereja adalah bagian dari partisi¬ 
pasi masyarakat. Saya titipkan jemaat 
perempuan dan anak agar terhindar 
dari segala jenis kekerasan. Jika kita 
ingin memberdayakan kaum per¬ 
empuan maka perempuan harus 
dilindungi terlebih dahulu. Saya juga 
berpesan kepada kaum lelaki agar 
menghormati perempuan dengan 
mengahrgai setiap hak perempuan 


2 SEPTEMBER 2019 

dan menempatkan dalam satu kes¬ 
etaraan. Begitu pula terlibat dalam 
pengasuhan anak sehingga anak 
mendapatikan gambaran orangtua 
yang ideal. Pemerintah daerah bisa 
bersinergi dengan gereja melakukan 
upaya pencegahan kekerasan melalui 
berbagai program kegiatan yang di¬ 
miliki gereja,” tambah Yohana. 

Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon 
menyebutkan kaum perempuan 
di Kepulauan Tanimbar mencapai 
62.752 jiwa dan pihaknya komit¬ 
men untuk mewujudkan wilayahnya 
menjadi KLA dengan mengacu pada 
24 indikator yang dipersyaratkan 

Sebab sebagai salah satu daerah di 
perbatasan Indonesia, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar sangat ber¬ 
komitmen untuk menjadi Kabupat¬ 
en Layak Anak. Ini guna membantu 
upaya Kemen PPPA memutus mata 
rantai kekerasan terhadap perem¬ 
puan dan anak-anak terus digal¬ 
akkan ke pemerintah daerah dan 
masyarakat. Program KLA, kata 
Fatlolon gencar dilakukan di seluruh 
Indonesia karena pemerintah sudah 
menargetkan agar seluruh wilayah 
dari Sabang sampai Merauke pada 
tahun 2030 menjadi negara yang lay¬ 
ak terhadap anak atau IDOLA. 

“Pemerintah daerah berkomitmen 
mewujudkan 24 indikator Kabu¬ 
paten Layak Anak. Langkah awal 
yaitu dengan mengupayakan Se¬ 
kolah Ramah Anak dan Puskesmas 
Ramah Anak. Pemerintah daerah 
akan memberikan perhatian khusus 
dengan mempercepat upaya meng¬ 
hadirkan fasilitas-fasilitas publik 
yang ramah anak dan dikerjakan 
secara keroyokan oleh dinas pppa 


|« gjgLelemuku | 

dan dinas-dinas lain yang ada selain 
tentu saja penyediaan anggaran un¬ 
tuk mewujudkannya,” ujar Fatlolon 
pada pencanangan dan komitmen 
di Lapangan Mandriak. 

Sementara itu Wakil Bupati 
(Wabup) Tanimbar, Agustinus 
Utuwaly mengakui eksistensi per¬ 
empuan baik di ranah domestik 
maupun ketika bekerja di luar ru¬ 
mah masih kurang dihargai seh¬ 
ingga dirinya mendorong peran 
laki-laki lebih memberikan ruang 
bagi perempuan. 

“Eksisitensi perempuan di Tanimbar 
dapat menciptakan keseimbangan di 
keluarga dan masyarakat dan hal ini 
dapat dimulai dari organisasi perem¬ 
puan di gereja. Pemerintah daerah juga 
mendorong setiap kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak di Ta¬ 
nimbar diselesaikan dengan hukum 
positif dan tidak semata berhenti den¬ 
gan hukum adat,” ujar Wabup. 

Tanimbar merupakan kabupaten 
ketiga yang berkomitmen mencapai 
KLA menyusul Kabupaten Buru 
dan Kota Ambon. KLA merupa¬ 
kan sistem pembangunan berbasis 
hak anak yang ditujukan untuk pe¬ 
menuhan hak anak dan perlindun¬ 
gan khusus anak. Hingga bulan Juli 
2019 KLA telah diinisiasi oleh 435 
kabupaten dan kota. 

Dalam kunjungannya, Menteri Yo¬ 
hana juga mengunjungi beberapa lo¬ 
kasi diantarnaya Puskesmas Ramah 
Anak dan melakukan pencanangan 
Sekolah Ramah Anak yaitu PAUD 
dan TK Anggrek Saumlaki, SD Don 
Bosco 2 dan 3 serta SMP negeri 1 
Tanimbar Selatan. Serta Pencanan¬ 
gan Tanimbar menuju KLA. (L02) 


Pemuda... 

termasuk kabel listrik yang tergelar di- 
atas tanah dan tiang listrik yang mir¬ 
ing di sepanjang Desa Romean dan 
Sofyanin malah dibiarkan begitu saja, 
terbengkalai tanpa ada perawatan dan 
kepastian kelanjutan pembangunan 
dari pihak-pihak terkait. 

“Dengan ini kami atas nama Falenti- 
no Sainuka, Ari Dulanlebit dan Maku 
Ratumasa mewakili seluruh pemuda 
Fordata, menyampaikan kepada pe¬ 
merintah daerah Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar agar dapat dengan segera 
menyelesaikan proses pembangunan 
PLN yang sampai dengan sekarang 
masih mandek dan belum berfungsi 
sebagai alat penerangan bagi mas¬ 
yarakat Fordata,” ujar Sainuka dalam 
pesan singkatnya pada Selasa (27/8/). 

Dikatakan aksi protes dengan 
mengibarkan bendera di tiang listr¬ 
ik PLN ini merupakan keprihatinan 
yang selama ini dikeluhkan oleh 
masyarakat di kecamatan yang sebe- 
lumnnya bernama Yaru itu. 

Sebab pasca terhentinya pem¬ 
bangunan fasilitas PLN pada 
akhir 2017 lalu oleh kontraktor. 
Masyarakat yang awalnya sudah 
membayangkan akan mendapat¬ 
kan layanan listrik gratis, menjadi 
patah harapan dan mengeluhkan 
ketidakjelasan pembangunan. 

Sainuka menyatakan, pihakn¬ 
ya sangat berharap seluruh pihak 
terkait terutama Bupati Tanimbar, 
Petrus Fatlolon dan Dewan Per¬ 
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
kabupaten agar dapat memper¬ 


hatikan aspirasi dan keluh kesah 
masyarakat Fordata yang hingga 
saat ini belum dapat menikmati 
aliran listik yang sama seperti ke¬ 
camatan lainnya di Tanimbar. 

“74 tahun kemerdekaan, namun 
hanya sebatas ucapan bibir dan ex- 
petasi. Karna sampai sekarang, kami 
masih hidup didalam kegelapan. En¬ 
tah sampai kapan harapan kami anak 
Fordata bisa terwujud?” tulis dia 
dalam pesan protes mereka. (L01) 


GPM... 

pada Sabtu (31/8). 

Lenny mengungkapkan sekali¬ 
pun ada berbagai tantangan dan 
masalah disekitar kehiduan bersa¬ 
ma dalam kemajemukan negara, 
namun segala hal bisa dilewati da¬ 
lam bingkai hidup bersama, hidup 
orang basudara karena GPM juga 
hadir sebagai gereja orang basudara 


yang saling menghargai antara sesa¬ 
ma umat beragama. 

“Kehadirannya untuk bisa menjadi 
berkat bagi semua orang, tidak ter¬ 
batas golongan dan sebagainya. Ber¬ 
syukur juga karena dalam seluruh 
aktifitas pelayanan itu secara khusus 
tahun ini kita berada pada akhir 
periode 2020, nanti mau masuk 
akhir periodesasi secara khusus BP 
GPM, majelis pekerja sinode dan 
majelis jemaat,” ungkapnya. 

Lenny menjelaskan bahwa yang 
menjadi fokus gereja di HUT ke-84 
tahun 2019 ini adalah pelayanan da¬ 
lam keluarga, maka ia pun mengim¬ 
bau kepada para orang tua untuk 
menyadari tanggungjawab parent- 
ing atau pembinaan sebagai ayah 
dan ibu dalam keluarga, secara khu¬ 
sus kepada anak yang adalah gener¬ 
asi penerus bangsa. 

“Gereja kembali dengan mem¬ 
perbaharui diri tetapi juga tentang 
konsep membangun pembinaan 
yang harus kembali kepada keluar¬ 
ga Karena itu tanggung jawab pem¬ 
binaan spiritual, moral, karakter 
kekristenan itu harus kembali ber¬ 
doa bersama, baca alkitab, beriba¬ 
dah dan persekutuan itu selalu se¬ 
makin ditingkatkan,” tutup dia. 

Dalam merayakan HUT GPM 
ke-84 di Tansel, Panitia Perayaan 
Hari-Hari Besar Gerejawi pun 
menggelar berbagai lomba, dian- 
taranya lomba banding paduan 
suara Mars GPM, baris kreasi, 
pidato dan fashion show. (L02) 



(Persero) 

KU DAN MALUKU UTAR/ 



I-+AMV/A -S£e.AraJ 

UcAb^U TA'oc n I 

P' ^ Mas, |+ lpuf 


tN ROMI 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















12 jfcLelemuku 


2 SEPTEMBER 2019 


Kerusuhan di Jayapura, 


PERISTIWA 

Fasilitas Umum Jadi Sasaran 



JAYAPURA - Setelah Manokwari, 
Sorong, Fakfak, Mimika dan Deiyai 
dilanda demonstrasi berujung aksi 
kekerasan yang menelan korban jiwa 
dan beberapa lainnya luka. Pada Ka¬ 
mis (29/8) Kota Jayapura, Provinsi 
Papua yang dilanda kerusuhan. 

Meski tidak memakan korban jiwa, 
sejumlah kantor dan fasilitas publik, 
antara lain kantor pos, dan kantor 
Majelis Rakyat Papua (MRP) dibakar 
massa. Aksi ini disebut-sebut sebagai 
lanjutan aksi demonstrasi serupa 
memprotes ujaran bernada rasial ter¬ 
hadap sekelompok mahasiswa Papua 
di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. 
Tetapi tuntutan aksi di sebagian daer¬ 
ah Papua ini kini justru bergulir men¬ 
jadi tuntutan untuk merdeka. 

“Memang terjadi pergerakan mas¬ 
sa dari Sentani ke Jayapura, yang 
jumlahnya ribuan. Dalam perjala¬ 
nannya, ada sekelompok massa 
yang melakukan aksi brutal dengan 
melempari gedung-gedung, bahkan 
membakar sebagian di antaranya 
seperti gedung Telkom dan Majelis 
Rakyat Papua, dan fasilitas-fasilitas 


tertentu. Tetapi tidak terbakar se¬ 
cara massif,” ungkap Kapuspen TNI 
Mayjen Sisriadi, Kamis (29/8) 

Pada malam harinya, Presiden 
Joko Widodo menyikapi kondisi di 
Jayapura dengan menginstruksikan 
Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian 
untuk segera mengambil tindakan 
tegas untuk mengatasi masalah ini. 

“Saya juga telah memerintahkan - 
sebetulnya tadi malam (28/8) sudah 
saya perintahkan Menkopolhukam 
ketika rapat bersama Kapolri, Ka BIN 
dan Panglima TNI - untuk mengambil 
tindakan tegas terhadap siapa pun yang 
melanggar hukum dan pelaku tinda¬ 
kan anarkis dan rasialis,” kata Jokowi. 

Jokowi menyerukan warga untuk 
tenang dan tidak melakukan tin¬ 
dakan anarkis. “Kita semua yang 
akan rugi apabila fasilitas umum, 
publik, (fasilitas) masyarakat yang 
kita bangun bersama jadi rusak 
atau dirusak,” ujarnya sembari 
menggarisbawahi kembali komit¬ 
mennya untuk terus memajukan 
Papua disegala bidang agar bisa 
lebih maju dan sejahtera . (VOA) 


Yohana Yembise Sukai Tenun Tanimbar 


Pertemuan Untuk Akhiri Ketegangan 



SAUMLAKI - Menteri Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlindun¬ 
gan Anak Republik Indonesia (RI), 
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, 
Dip. Apling, MA terlihat menyukai 
kenakan pakaian dari kain tenun 
ikat khas Tanimbar pada acara pen¬ 
canangan Tanimbar menuju Kabu¬ 
paten Layak Anak pada Rabu (28/8). 

Yohana Yembise nampak nyaman 
menggunakan modifikasi dari kain 
kebanggaan masyarakat Kepulauan 
Maluku pada acara yang di gelar di 
Lapangan Mandriak Sifnana, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel) 
yang senada dengan pakaian yang 
dikenakan oleh Bupati Tanimbar 
Petrus Fatlolon, SH., MH dan istri, 


Joice Fatlolon, SP. 

Selain itu, Menteri dan guru besar 
perempuan pertama dari Papua itu 
juga terlihat mengenakan pakaian den¬ 
gan bahan tenun Tanimbar pada kun¬ 
jungannya di Desa Latdalam yang mer¬ 
upakan juara II lomba desa regional IV 
Tahun 2019 pada Kamis (29/8). 

Di Kepulauan Tanimbar kain 
tenun merupakan sebuah ket- 
rampilan bagi masyarakat sejak 
dari leluhur. Pada kain tenun ter¬ 
dapat banyak ragam motif, yang 
menurut masyarakat setempat 
mengandung nilai-nilai yang ber¬ 
makna luhur, yang merupakan 
salah satu jati diri bagi masyarakat 
di Bumi Duan Lolat itu. (L02) 


JAKARTA - Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Kea¬ 
manan (Menko Polhukam) Jender¬ 
al TNI (Purn) Dr. H Wiranto, S.H., 
S.I.P. menggelar pertemuan dengan 
para tokoh Papua dan Papua Barat. 
Dalam pertemuan tersebut, Men¬ 
kopolhukam bersama tokoh Pap¬ 
ua dan Papua Barat sepakat untuk 
mengakhiri ketegangan di Papua 
dan Papua Barat, Jumat (30/8). 

“Dalam akhir perbincangan tadi 
kita sepakat yang utama adalah 
bagaimana kita segera mengakhiri 
suasana yang tegang, suasana yang 
panas, demo anarkis ini menja¬ 
di kembali tenang, kembali pulih, 
kembali stabil,” ungkap Menko¬ 
polhukam usai pertemuan dengan 
tokoh Papua di Kantor Kemenko- 
polhukam, Jakarta Pusat. 

Dengan kondisi yang stabil, pe¬ 
merintah akan terus membangun 
pemikiran-pemikiran baru dan 
mengoreksi hal-hal yang salah 
yang selama ini terjadi. “Dari 
kondisi itulah kemudian kita akan 
membangun pemikiran baru akan 
mengoreksi hal yang salah akan 
menambah sesuatu yang kurang 
agar ke depan pembangunan Pap- 
ua-Papua Barat lebih kondusif, 
terintegrasi lebih dan menghasil¬ 
kan sesuatu yang menjamin ke¬ 
majuan di daerah itu. Itu tadi yang 
kita perbincangkan,” jelas mantan 
Panglima ABRI tersebut. 


Dalam pertemuan tersebut di¬ 
hadiri Kepala Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI 
Purn Hisan Siburian, tokoh Papua 
dan Papua Barat yakni, Laksdya 
TNI Purn Freddy Numberi, ang¬ 
gota DPD Papua terpilih Yorrys 
Raweyai, Frans Ansanai, Samuel 
Tabuni, Alfred Papare dan juga Vic- 
tor Abraham Abaidata. 

Sebelumnya, Wiranto menyebut¬ 
kan, proses hukum akan dilakukan 
bagi siapa pun yang melakukan tin¬ 
dak pidana, terutama yang memicu 
aksi demonstrasi berujung kerusu¬ 
han yang terjadi di Papua dan Papua 
Barat. Wiranto mengatakan Indo¬ 
nesia sebagai negara hukum maka 
proses hukum akan dikedepankan. 

“Pagi tadi saya mengecek di Jawa 
Timur misalnya proses hukum 
untuk anggota militer dari Kodam 
Brawijaya 5 orang di-skorsing, ter¬ 
masuk Danramil seorang mayor 
dan satu Babinsa. Danramil dan 
Babinsa lanjut ke pemeriksaan se¬ 
lanjutnya karena diduga tindakan 
yang merugikan disiplin TNI, se¬ 
dangkan 3 lainnya masih diperiksa 
sebagai saksi. Ada tindakan, ada 
hukuman,” tegas Wiranto. 

“Dari masyarakat sipil, tersang¬ 
kanya sekarang sudah ditangani 
Polda Jatim, Tri Susanti dan S 
Saiful, pelanggaran yang dilaku¬ 
kan UU ITE, penghasutan, ujaran 
kebencian,” tambah dia. (L01) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























